


4 n 1 | EDISI 10/2007 | HARGA Rp40.000 [Luar Sumatra-Jawa-Bali: Rp44.000] 
pesial 2 DVD! 





NN NAN 2 a KE AN ND MG DIY NN NE NY UN Kol PE D IPA Kel 2 www. infolinuk. web. id 


SPECIAL RAMADHAN! 
















NEW DISTRO MEN 
SisFo Kampus 3.2 


Project open source buatan dalam 


4 Distro AL-QU RAN Web Live CD n negeri untuk memenuhi kebutuhan 


b Minbar, aplikasi pengingat waktu sholat sistem informasi di perguruan tinggi 


Plus! Speci a | Extras NMC 120 as penting 


seputar jaringan dengan mudah 


fpcbol 0.9.4 


Desktop khusus bagi si kecil dengan 
kinerja sangat baik dan mudah. Plus 
tampilan icon-icon lucu pada layar 





Freespire 2.0 e LinuxMint 3.0 e Ubuntu Studio 7.04 


GRAFIS PE 
phioloMoLo 1.2.4 
p 


likasi manajemen kumpulan foto 


Warnet LTSP Berbasis Zencafe | 9 


Solusi murah meriah untuk membangun jaringan di warnet | 
dengan memanfaatkan LTSP dan distro Zencafe p46 tvtime 1.0.2 


Nonton TV berkualitas tinggi dari PC 
a 
Bonding dengan Fedora 7 


dan TV Tuner Card 
Teknik menggabungkan beberapa ethernet ke dalam satu 
koneksi untuk mempercepat proses transfer data ps0 


Manajemen Gmail ar Thunderbird 











Lebih efisien dalam mengelola e-mail di Gmail 
dengan menggunakan Mozilla Thunderbird ( 76 


© 





LINUX 


PEMIMPIN UMUM 


Mario Alisjahbana 


PEMIMPIN REDAKSI 


Rusmanto Maryanto 


REDAKTUR SENIOR 


Anton R. Pardede, Effendy Kho 


SIDANG REDAKSI 


Supriyanto (Koord.), Alexander P.H. Jularso, 
Bonafacius S. Ryanto, Denie Kristiadi, Rully Novrianto, 
Sasongko R.A. Prabowo, Suherman, 

Wawa Sundawa, Yanuar Ferdian 


KONTRIBUTOR 
Budi Rahardjo, | Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Noprianto, Ria Canseria 


PRA PRODUKSI 


Arie Ishami, Renny Fitriastuti 


TATA LETAK & DESAIN GRAFIS 


Dhany Sudharmanto, Lely Yulaena, Mardiana 


SEKRETARIAT REDAKSI 


Evawani U. Putri 





IKLAN 


Thomas H. Waskita (Manajer), Imam Ariyanto, 
Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono 


PEMASARAN, PROMOSI & KEGIATAN 


Setyo (Manajer) 


SIRKULASI & DISTRIBUSI 


Purwaluyo (Manajer) 


KEUANGAN 


Deetje Monoarfa (Manajer), Albert Sulistyo, 
Ngafiv, Tety Winarni, Untung 


PERSONALIA & UMUM 


Ekawati (Koord.), Suhaedin, Supandi 


PENERBIT 


PT InfoLINUX Media Utama 


ALAMAT 
Gedung Warta Lt. 4 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta Pusat-10430 
Telp: (021) 315-3731, Fax: (021) 315-3732 


PENGETAK 


PT Dian Rakyat, Jakarta 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini gunakan atas 
risiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas 
segala kehilangan data atau kerusakan pada komputer, 
alat-alat, atau software yang Anda miliki ketika 
menggunakan tip atau saran tersebut. 


Linux merupakan trademark terdaftar dari Linus Torvalds. 
Linux di sini adalah pemendekan dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan 
hak masing-masing pemiliknya. 






NT yo) InfoLINUX diterbitkan bulanan oleh Pinpoint 
Pustications Publications. Pinpoint Publications juga ikut 
menerbitkan majalah komputer bulanan PC Media, tabloid 
dwi-mingguan PC Mild, Buku Mini PC Media, dan Buku Mini 
InfoLINUX. Dilarang mereproduksi seluruh atau sebagian 
materi di media ini dalam bentuk dan dengan tujuan apapun. 
Pinpoint Publications tidak terafiliasi dengan perusahaan atau 
produk yang diuji coba di InfoLINUX. Seluruh staf InfoLINUX 


EDITORIAL 


WARNUX, MULTIMEDIA, 
DAN LEBARAN 


Warnux bukan nama distro Linux. "Warnux" adalah 
nama rubrik baru InfoLINUX tentang warnet berbasis 
sistem operasi Linux. Warnux tersaji untuk Anda yang 
tertarik di bidang perwarnetan termasuk internet cafe 
dan yang sejenis, mulai edisi 10 yang juga edisi spesial 
Ramadhan dengan 2 DVD ini. 

Sebagai pelengkap Warnux, tersedia halaman khusus 
berisi daftar terbaru warnet di seluruh Indonesia yang telah 
menggunakan Linux sebagai sistem operasi komputer 
desktop atau kliennya. Halaman itu kami tujukan buat 
pembaca yang sudah merasa nyaman dengan Linux jika 
sewaktu-waktu membutuhkan warnet, misalnya dalam 
perjalanan mudik lebaran tahun ini. Sejak polisi di berbagai daerah melakukan 
sweeping software bajakan di warnet-warnet, jumlah warnet yang bermigrasi dari 
Windows ke Linux terus bertambah. Sweeping di satu sisi merepotkan pengguna 
Windows, di sisi lain memudahkan pengguna Linux dalam memilih warnet. 

DVD-1 dapat di-boot dengan Linux Ubuntu Studio, distro Linux turunan 
Ubuntu yang khusus dibuat untuk aplikasi multimedia, plus beberapa file iso 
distro seperti Ubuntu “rasa” Mint, Zencafe 1.2 untuk warnet, dan Freespire 
penerus Lindows yang namanya digugat Microsoft beberapa waktu lalu. DVD- 
2 dapat diboot dengan Linux Ubuntu Muslim Edition, repositori PCLinuxOS 
2007, Fedora 7, dan Centos 5, serta file iso CD distro SLAX Al Qur'an 
Multimedia, plus paket-paket yang berhubungan dengan jadwal sholat dan Al 
Qur'an digital lainnya. Masih terkait dengan warnet, CD yang kami sertakan 
dalam edisi ekonomis berisi distro Live-CD untuk networking Vyatta 2.2, plus 
distro firewall Smoothwall Express 3.0, dan paket-paket penting lainnya. 

Khusus untuk Anda yang masih sering menemukan kesulitan dalam 
mencari bantuan atau Help dan Manual di Linux, kami berikan jawabannya 
dalam sajian "Utama" edisi ini. Redaktur kami Noprianto juga memaparkan tip 
dan trik mencari bantuan melalui Internet, seperti searching di web, chatting, 
diskusi di milis, dan etika berdiskusi di Internet, serta saran-sarannya agar kita 
bisa saling berbagi dalam mengatasi masalah di dunia Linux dan open source 
yang sedang marak ini. 

Kami atas nama manajemen dan redaksi InfoLINUX mengucapkan 
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan bagi pembaca muslim yang 
menjalankannya, dan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1428 Hijriyah. Mohon maaf 
lahir dan bathin. ĝ 





Rusmanto Maryanto [rus @infolinux.co.id] 


tidak memiliki investasi pada perusahaan atau produk yang diuji 
coba. Hasil uji coba produk yang dimuat di InfoLINUX tidak 
terkait dengan iklan atau hubungan bisnis perusahaan/produk 
tersebut dengan InfoLINUX. Kecuali disebutkan, uji coba 
dilakukan InfoLINUX pada produk dan layanan yang tersedia 
pada saat ini. Kami, di Pinpoint Publications, menjunjung 
tinggi nilai integritas. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya 
seluruh staf kami tidak dibenarkan menerima atau meminta 
imbalan dalam bentuk apapun dari relasi/narasumber. 


PCMedia #LINUX ZALHE] 


REDAKSIONAL E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127-131 
CD BERMASALAH E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127 


BERKONTRIBUSI NASKAH submissions@infolinux.co.id atau redaksi@infolinux.co.id 

ALAMAT ADVERTISING E-mail: iklan@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 105-107 
MAILING-LIST PEMBACA pembaca@infolinux.co.id, Pendaftaran: pembaca-subscribe@infolinux.co.id 
BERLANGGANAN ATAU PEMESANAN EDISI-EDISI SEBELUMNYA 

E-mail: sirkulasi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 4682-6816, 7079-6499, Faksimili: (021) 4682-8919 





www.infolinux.web.id INFOLINUX = 10/2007 3 







[22] Powermanga 0.90 


Buku 
[23] Backup & Recovery 

[23] Linux Appliance Design 

[23] The Definitive Guide to SQLite 











LINUX 


Edisi 10/2007 






Software Pilihan 
[24] Ubuntu Muslim Edition 
[25] Lucane Groupware 0.7.5 
[25] pHoToMoLo 1.2.4 

[25] Gammu 1.13.0 

[25] CMO 0.2.7.1 

[26] gnormalize 0.52 

[26] NMC 1.20 

[26] The Gimp 2.4.0 RC1 
[26] Lemuria 1.2.2 

[27] fpcbol 0.9.4 

[27] Plans 7.9.2 

[27] SBackup 0.10.4 

[27] tvtime 1.0.2 































Utama 
[28] Mencari Bantuan di Dunia Linux 






Bisnis 
[36] Linux di Badan Tenaga Nuklir 
Nasional 


Linux Praktik Instan 

bul Arti eer tlt [38] Aplikasi Pengingat Waktu Sholat dan 
Belajar AL-Our'an 

[40] Instalasi Linux Mint 3.0 





30 








Solusi 
[42] Menjalankan Perintah di SSH tanpa 
Masuk ke Remote PC 















OAMS =E a Forwarding and POP 
mis) MA Agt 


PPT m PEFEA o Pe r ATA we 

















ie topical | Forwarding: © Disable forwarding 
© Forward a copy of incoming mail to email address 
mnt/sda5 i — keep Gmail's copy in the Inbox 
ant/sda6 @ FE ond Stroke (shit+orisF CIE 

t/sda 






[44] Komunitas 




















Tip: You can also forward only some of your mail by d 





n 
96 93% /mnt/sda8 
9 n 
8: 





42030288 39155968 
61266980 56420088 
505. 

















3 9 
739284 9 
1734700 9 
29702: 


POP 1. Status: POP is disabled 
Download: © Enable POP for all mail 
Learn more C Enable POP only for mail that arrives from no 


Warnux 
[45] Daftar Warnet Berbasis Linux di 
Indonesia 
[46] Membangun Warnet LTSP dengan 
Zencafe [Bagian 1] 





host 







2. When messages are accessed with POP 
keep Gmail's copy in the Inbox 


Start Markers: None 









Mid Markers: | None 


Scope: $è 





3. Configure your email client (e.g. Outlook, Eudd 
Configuration instructions 











Cancel Save Changes 













Tutorial 

[48] Membuat Macro di OpenOffice.org 
Calc 

[50] Bonding dengan Fedora Core 7 

[54] Membangun Shared Library Sendiri 





[3] Editorial [12] Michael S. Sunggiardi: Protection! 









[4] Indeks [14] Surat Anda 


































































Aktual Testilinux [60] Bekerja dengan Proses dan Anak 
[5] Artificial Intelligence Berbasis Linux [16] Linux dan Komunitas Motorola Proses 
[5] Bergabungnya Nokia di Linux [66] Menggambar Grafis Vektor 
Foundation Hardware Menggunakan Inkscape 
[5] Preload SUSE Linux di Notebook Lenovo [19] Belkin Wireless G Plus MIMO Router 
[6] Pidgin dengan Bahasa Afrika [19] corega CG-BARPS Workshop 
[6] Website Microsoft “Get the Facts” di [74] Sekilas PHP PEAR 
Tutup Distro [75] Menggunakan PEAR DB 
[7] Rumor Gphone [20] AL-QUR’AN WEB Live CD [76] Enable Pop 3 di Account Gmail 
[7] Kontribusi Oracle untuk Enterprise [20] Freespire 2.0 [76] Manajemen E-mail Gmail di 
Linux Thunderbird 
Software 
Opini [21] SISFOKOL SLTAv1.0 [78] Info Harga 
[8] I Made Wiryana: Siapa Menebar Duit [21] SisFo Kampus 3.2 
akan Menuai Standar? [80] Kuis InfoLINUX 
[10] Nur Aini R.: Karena OSS Juga Ingin Game 






Dimengerti [22] Amoebax 0.2.0 [82] Edisi Mendatang 


4 10/2007 =E INFOLINUX www.infolinux.web.id 


Artificial Intelligence Berbasis Linux 


ntelligence Realm, perusahaan yang berada 
di Kanada, minggu lalu telah me-launch- 
ing project distributed computing di Linux 
yang bernama “Artificial intelligence-Reverse 
engineering the brain”. Perusahaan tersebut 
juga mengajak para anggotanya, untuk men- 
jadi sukarelawan dan mendonasikan waktu 
komputer mereka untuk membantu pengem- 
bangan project artificial intellegence (Al) ini. 
Sama halnya dengan project komputer 
terdistribusi lain, seperti Seti@Home atau 
Folding@Home, project ini merupakan bagian 
dari project besar yang membuat komputer 
menjadi seperti otak manusia yang dapat 
menerima Al. Untuk mengimplementasi- 
kan hal ini, project ini menggunakan BOINC 
(Barkeley Open Infrastructure for Network 
Computing). 
Menurut Ovidiu Anghelidi, selaku Proj- 
ect Leader, satu isu kritik yang menghambat 


kemampuan mereka dalam project komputer 
terdistribusi ini adalah kemampuan kompu- 
ter. Otak manusia diperkirakan memiliki 100 
milyar neuron. Simulasi biophysical neural net- 
work membutuhkan resource komputer yang 
dimiliki oleh beberapa organisasi. Dengan 
membuat jaringan komputer yang besar, per- 
masalahan ini dapat mereka hadapi. Untuk 
itulah project ini membutuhkan 





para sukarelawan untuk bergabung 
bersama mereka dalam membuat 
sistem artificial intelligence yang 


berskala besar. 


Intelligence Realm 


juga 
mengatakan, bahwa riset yang mer- 





eka temukan ini, dapat membuat 
mereka bergerak ke tahapan selan- 
jutnya, dan memulai pembuatan se- 


buah sistem yang tidak akan pernah 


intelligence Realm a — 


Artificial Intelligence System 


Project Status :: Distributed Computing :: Massive Biophysical Neural Networks :: Scientific 
Data Visualization 


AKTUAL 


akhir dari project ini adalah membuat sistem 
yang dapat menggabungkan pengetahuan 
dari banyak disiplin ilmu, seperti matema- 
tika, fisika, dan kimia. Perusahaan ini percaya, 
bahwa dengan membuat sistem ini akan men- 
jadi keuntungan yang luar biasa bagi publik, 
karena dapat mempercepat proses penemuan 
yang bersifat scientific. Â 


Artificial Intelligence System - Mozilla Firefox 


file Edit View Go Bookmarks Tools Help 
€ = my X & [x] A © A | [O http:/Awww.intelligencerealm.com/countries/local/system.asp 


Release Notes f9 Fedora Project |) PyWeek Game Prog... (PiFedora Weekly News (Community Support [Fedora Core 6 





Ix] oco | 





a 











You are here: IWI Canada \ Artificial Intelligence System 





Project Status: Pre-Launch 


This distributed computing project is part of a larger 
project that is reverse engineering the brain in order to 
build a large scale artificial intelligence system. The first 
of its kind. Because we are a very small company (2 
people) that is tackling an enormous challenge, we are 
asking the public at large to get involved by donating 
computer time. We will also pursue an alternative path, 
through commercialization, in order to be able to 


support and accelerate its development. 











Ranafite Ta The Snristu- Exeantianal 





terbayang oleh otak manusia. Tujuan m= 








[IB 26265 [E] si 





Bergabungnya Nokia di | Preload SUSE Linux d 
Linux Foundation Notebook Lenovo 


Network, 
telah menjadi anggota dari 


okia Siemens 

Linux Foundation. Hal ini 
memperlihatkan bahwa Nokia 
Siemens Network tertarik den- 
gan Linux Foundation, dan 
anggota perusahaan lainnya, yang 
bertujuan untuk menyediakan 


dukungan yang lebih baik dan 





karena mereka menyadari pada 
kenyataannya Linux telah me- 
representasikan banyak cerita 
sukses pada dunia telecom. 
Stephan Scholz, Chief Tech- 
Officer with Nokia 
Siemens Networks, memberikan 


nologies 


pernyataan seputar kolaborasi an- 


taraperusahaannya dengan Linux 


mengem- Foun- 
bangkan NOKIA dation. 
Ca 2 Dia me- 
ner Grate CONNecting People «san 
inux. Nokia 


Official Nokia Siemens Net- 
work memberi penjelasan bahwa 
keanggotaan dengan Linux Foun- 
dation secara tidak langsung telah 
menjadikan bagian dukungan 
keuangan dan kontribusi teknis 
kepada para komunitas Linux. 
Perusahaan pelayanan komuni- 
kasi ini juga mengatakan mereka 
memakai 


akan melanjutkan 


Linux untuk produk komersial, 


www.infolinux.web.id 


SiemensNetworksakanmemeran- 
kan aturan aktif sebagai member 
Linux Foundation, dengan jalan 
memberi kontribusi resource 
financial dan technical bagi eko- 
sistem Linux. Di Linux, hal yang 
penting untuk Nokia Siemens 
Networks adalah menjamin grade 
carrier interface sebaik interopera- 
bility di antara distribusi Linux 


yang bermacam-macam. Ô 


enovo memberikan penjelas- 
an mengenai rencana mereka 
ntuk memasukkan secara 
langsung, SUSE Linux Enterprise 
Desktop 10, yang dibuat oleh 
Novell, pada beberapa notebook 
Thinkpad yang mereka 
miliki. Menurut rencana, 
notebook dengan preload 
SUSE Linux ini, akan 
mulai dirilis sekitar 
akhir September ini. 
Notebook T 
Series dengan 
preload Linux 
ini, dikenal sebagai jenis 
notebook yang paling popular 
digunakan oleh kalangan bisnis. 
Hal ini merupakan kali pertama 
Lenovo memberi dukungan ter- 
hadap preload sistem operasi. 
Lenovo memutuskan untuk 
menyediakan notebook dengan 
preload Linux, dikarenakan 


dengan semakin bertambahnya 






minat dan permintaan dari para 
konsumen mereka terhadap pili- 
han sistem operasi yang terdapat 
pada pasar enterprise. 

Lenovo mengatakan, meski- 
pun faktor harga untuk note- 
book yang menggunakan Linux, 
dapat menjadi 
alasan bagi 
para kustomer 
mereka untuk 
beralih. Namun, 
terdapat juga isu 
yang berhubungan 
dengan kemudahan 
manajemen, support 
dan kebiasaan penggunaan, 
yang membuat para enterprise 
customer tidak mudah untuk 
melakukan migrasi. 

Ketika isu ini telah dapat 
ditemukan solusinya, kini saat- 
nya bagi Lenovo untuk me- 
nyediakan notebook dengan 


preloaded Linux. 4 


INFOLINUX ® 10/2007 


5 


AKTUAL 
Pidgin dengan bahasa Afrika 


idgin yang dikenal sebagai aplikasi Instant 


Areca 


Areca merupakan aplikasi open source 
berbasis Java yang dapat digunakan untuk 
kebutuhan back-up. Pada September lalu, 
Areca baru saja merilis versi terbarunya, 
yakni Areca 5.3.3. Beberapa fitur yang 
dimiliki Areca antara lain, kompresi arsip 
dalam format zip, source file filter, dukung- 
an full back-up, dan archives content 
explorer. 


Fuse 


Project Fuse (the Free Unix Spectrum Emu- 
lator), baru saja merilis Fuse 0.8.01 pada 
5 September yang lalu. Pada awalnya, 
project Fuse merupakan aplikasi Spectrum 
emulator untuk Unix. Pada platform Linux, 
project Fuse banyak digunakan di sejumlah 
aplikasi. Di antaranya project NTFS-3g, 
project aplikasi untuk membaca tulis partisi 
NTFS dari Linux. 











@ Hylke - pid... X 








Messaging (IM) open source, sekarang telah 








tersedia dalam bahasa Afrika atas usaha 
yang dilakukan oleh Translate.org.za. Ter- 











jemahan tersebut dihasilkan oleh Translate. 
org.za yang merupakan pemenang 2006 ICT 
Achiever's Award untuk kategori the top NGO 
to bridge digital devide. Menurut Dwayne Bai- 


COX POC GO 77: 
@ueeace :': 


tyocetee 
YA AKAN) 
HEDEG 


ley, direktur Translate.org.za, perusahaannya 


6 











sangat percaya bahwa aplikasi komputer meru- 











pakan alat yang seharusnya dapat diadaptasi 





oleh user, bukan sebaliknya. 





. . . . . din Co wi d) sun Apr 8, 10:41 
Versi lokalisasi Pidgin ini, dapat membuat | 


user mengakses semua fitur program yang tersedia pada Gaim. Dengan fitur ini, para warga 
negara Afrika Selatan dapat saling chat dengan bahasa Afrika tanpa menggunakan software dalam 
bahasa Inggris. Pidgin merupakan generasi selanjutnya dari instant messenger yang memung- 
kinkan user untuk dapat berkomunikasi pada beragam network dan juga pada banyak layanan 
IM. Pidgin dapat berinteraksi dengan Jabber, AIM, Yahoo, dan beberapa protokol lainnya. 
Bailey menjelaskan, translasi yang telah dilakukan membutuhkan waktu sekitar tiga bulan, 
termasuk di antaranya untuk proses checking dan review. Translate.org.za telah menerjemahkan 
software komputer open source ke dalam bahasa Afrika Selatan, yang merupakan bahasa ke se- 
belas sejak tahun 2001, telah membuat beragam aplikasi pendukung yang membolehkan perusa- 





haan ataupun individual yang tertarik tentang bahasa untuk turut mendukung project ini.ĝ 


Website Microsoft “Get the Facts di Tutup 


6 


et the Facts merupakan salah satu perusahaan advertising 

Microsoft yang dilaunch pada tahun 2004 sebagai sebuah 

website untuk mempengaruhi user agar mau berpindah dari 
server Linux menjadi server Windows. Situs ini menyediakan 
studi kasus dan materi terkait lainnya, yang menyediakan per- 
bandingan antara TCO Linux dan Windows. Selain itu, Get the 
Facts juga menyediakan perbandingan fitur antara Windows dan 
Linux dari segi kehandalan, 
keamanan, dan interopabili- = 
tas. 

Saat Microsoft 
mengklaim kalau produk 


itu, 


mereka memiliki TCO yang 
lebih rendah daripada aplikasi open source, yang di antaranya 
karena faktor kemudahan dalam pemakaian. Kegiatan ini juga 
sering dikenal sebagai kampanye anti-Linux. Website Get the 
facts mendapatkan banyak kontroversi seputar hal ini. Banyak 
orang yang mengklaim, kalau para analis yang melakukan per- 
bandingan tersebut telah di suap untuk menunjukkan kalau 
produk Microsoft terlihat lebih baik. 

Namun tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba the Redmon company 
memutuskan untuk menutup website Get the facts. Beberapa 
hal yang mendorong terjadinya hal ini, mungkin atas saran dari 


10/2007 FT INFOLINUX 





beberapa partner Microsoft yang berasal dari dunia open source 
seperti Novell, Xandros, Linspire, SugarCRM, dan XenSource. 
Namun sebenarnya, Microsoft tidak menutup website tersebut. 
Mereka memilih menggantikan website ini dengan hal yang lain. 

Saat Mary Jo Foley membuat tulisan yang berjudul “Micro- 
soft kill its ‘Get the Facts’ site, Ryan Gavin, Director of Plat- 
form Strategy Microsoft memberikan penjelasan kalau terdapat 
yang 
menyebabkan mereka menu- 
tup website ‘Get the Facts’, 


yang di antaranya menin- 


beberapa alasan 


gkatnya permintaan dari 

para customer agar Micro- 
soft tidak hanya mendatangkan informasi 3rd party yang dapat 
dipercaya dari kustomer maupun ahli industri saja, tetapi juga 
untuk perspective Microsoft pada platform penentu kebijakan 
sebagai kunci partner teknologi. Customer menginginkan untuk 
mengonsumsi informasi ini dalam format yang lebih bervariasi, 
dari Q&A yang singkat, hingga kasus bisnis yang lebih dalam, 
dari video dan posdcast hingga laporan riset. Perbandingan 
akan didesain dengan kebutuhan yang ada, untuk menyediakan 
informasi yang lebih dalam tentang bagaimana Windows, Linux, 
Unix dan Mainframe stack-up sepanjang key attributes. 0 


www.infolinux.web.id 


AKTUAL 
Rumor Gphone 


anyak rumor 


Googles Music Manager 


Googles Music Manager merupakan aplikasi 
yang dapat digunakan untuk manajemen 
dan pemutar musik. Dengan menggunakan 
Googles Music Manager, Anda dapat mema- 
najemen koleksi musik Anda dengan mudah. 
Setiap lagu dalam koleksi Anda diorganisasi 
menurut Artist dan Aloum. Saat ini, Googles 
Music Manager sudah dapat mendukung file 
Ogg Vorbis dan MP3. 


berkembang tentang 
kemungkinan hadirnya Gphone dari 
Google pada September. Menurut rumor 
ini, Google telah siap bekerja sama dengan 
sejumlah pembuat handset yang berada di 
Amerika maupun di luar US, yang mung- 
kin akan menjadi pemain dalam lelang akan 
datang yang diselenggarakan oleh FCC. 


Meskipun rumor ini telah gencar diberi- 





takan, namun Google belum memberikan 
komentar resmi tentang hal ini. Fakta yang 
sudah terjadi, pada Mei lalu, Chief Executive Eric Schmidt memberi penjelasan kepada 
sekumpulan reporter setelah acara makan siang di markas Google, kalau mereka sedang 
serius men-develop berbagai macam software untuk mobile phone. Menurut Schmidt, mereka 


WordPress 


Para pecandu blogs, pasti sudah tidak asing 
dengan aplikasi ini. Pada awal September lalu, 
WordPress merilis versi terbaru dari aplikasi 
mereka, yakni WordPress 2.2.2. WordPress 
dikenal sebagai aplikasi personal CMS yang 
berfokus pada aesthetics, web standars, dan 
usability. WordPress berlisensi GPL, sehingga 


akan bekerja untuk membuat perangkat mobile menjadi lebih powerful dan lebih inisiatif. 
Hal ini dapat dilakukan, karena mereka memiliki banyak software yang akan ditambahkan 
ke dalam telepon. 

Kevin Burden, Senior Manager untuk perangkat mobile di Telephia mengatakan, kalau tele- 
pon bermerk Google akan menjadi pemenang, jika konsumen percaya bahwa ini merupakan 
cara terbaik untuk surfing di Internet. 

Sejauh ini, Google telah mencampurkan kesuksesan integrasi software mereka ke dalam 


telepon sebelumnya. Di luar US, Google search technology diadopsi oleh Vodafone, China 
Mobile, NTT DoCoMo dan KDDI di Jepang, Bharti Airtel di India, dan T-Mobile di Eropa. 4 


dapat diperoleh secara free. 


Kontribusi Uracle untuk Enterprise Linux 


elum lama ini, Oracle baru saja mengumumkan project baru 

dan distribusi kode yang didesain untuk dapat meningkatkan 

kemampuan enterprise Linux dan untuk membantu dalam 
menjamin kesuksesan Linux di pasaran enterprise-nya. 

Oracle memiliki beberapa peningkatan utama di antaranya 
development file sistem baru yang didesain untuk skalabilitas 
yang lebih baik, dan 
manajemen yang lebih 
mudahuntukkonfigura- 
si storage yang besar. 
Rilis versi alpha Btrfs 
file system telah terse- 
dia di 
GPL pada site http:/oss.oracle.com/projects/btrfs/. Selanjutnya ada 


bawah lisensi 


juga porting Yet another Setup Tool (YaST) untuk Oracle Enter- 
prise Linux dan Red Hat Enterprise Linux. Peningkatan aplikasi 
lain yaitu meng-opensource-kan tools untuk streamline testing dan 
kolaborasi pada interface untuk comprehensive data integrity, 
serta developing interface asynchronous I/O baru. Informasi 
lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada website http:// 
oss.oracle.com. 

Oracle juga mengumumkan enam konfigurasi baru, yang 


telah tersedia pada Oracle Enterprise Linux, sebagai bagian dari 


www.infolinux.web.id 


@ ini 
en) =. / N | — memudahkan customer 
dalam proses deploy- 





Oracle Validated Configuurations program. Menyediakan arsi- 
tektur bermutu yang termasuk di dalamnya hardware, software, 
storage, drivers, dan networking component. Oracle Validated Con- 
figurations membantu customer Linux untuk menerima stan- 
dardisasi, scalability, serta reliability ketika merendahkan biaya 
infrasruktur. 
Berawal di Juni 
tahun 2006, program 
diadakan 


untuk 


ment dan menurunkan 
kebutuhan testing yang 
mahal dari solusi berbasis Linux. Sejauh ini, Oracle telah me- 
publish lebih dari 30 konfigurasi, semuanya memiliki arsitektur 
pre-tested dengan dokumentasi latihan yang baik untuk deploy- 
ment. Oracle Validate Configurations yang terakhir di antaranya 
konfigurasi dengan Compellent, Dell, Egenera, EMC, HP, Pillar 
Data dan Unisys. 

Sebelumnya, Oracle juga sudah membuat distro Oracle Linux 
yang dapat Anda peroleh setelah registrasi di situsnya. Dengan 
bertambahnya dukungan dari Oracle ini, semoga dunia enterprise 
Linux akan semakin diakui oleh kalangan bisnis. A 


INFOLINUX ® 10/2007 





7 


OPINI 





8 


| Made Wiryana 


Siapa Menebar Duit akan 





Menuai Standar? 


eperti lirik lagu “Giant Step”, 


» 66 


Geregetan ... 


jadinya geregetan, apa yang harus kulaku- 
kan”. Begitulah perasaan saya mendengar 
ngebetnya Microsoft melegitimasi format 

MS Office sebagai standar terbuka ISO DIS 
29500 (Office OpenXML atau OOXML). Untuk 
memenuhi ambisi itu, dilakukan “fast track pro- 
cedure’ pada 13 Juli 2007 di Italia. Untuk menja- 
| min keputusan berpihak pada format OOXML, 


| banyak perusahaan partner Microsoft didaftar- 


Berita terakhir dari pengambilan suara di 
Swedia menunjukkan bukti bahwa Microsoft 
bermain uang dengan mengerahkan partner- 
nya dalam pemberian suara. Untung diketa- 
hui publik, sehingga perhitungan suara tidak 
sah. Bahkan lobby Microsoft meminta peme- 
rintah USA melalui duta besarnya mendekati 
pemerintah EU agar menerima OOXML. 

Bukan hanya karena Microsoft main duit 
dan main kayu, tetapi melihat sepinya tangga- 
pan para akademisi dari kampus di Indonesia 
membuat saya makin geregetan. Bahkan 
menurut desas-desus, wakil kampus yang 
duduk dalam penentu vote ISO selalu mendu- 
kung OOXML sebagai standar ISO. Sepertinya 
wakil kampus ternama itu tidak mengetahui 
bahwa telah adanya standar sejenis ISO/IEC 
26300. Bahkan OOXML konflik dengan stan- 
dar ISO 8601 (penyajian tanggal dan waktu), 
ISO 639 (kode untuk representasi nama dan 
bahasa), atau ISO/IEC 10118-3 (hash kripto- 
grafi). Lembaga pendidikan seharusnya bisa 
melihat apa yang baik bagi masa depan bangsa 
ini, bukan sekedar hitung-hitungan untung- 
rugi jangka pendek. Melihat ngototnya Micro- 


10/2007 FT INFOLINUX 


kan ke dalam komite yang memberikan suara. 


soft serta apa yang dilakukannya seharusnya 
kita menjadi lebih hati-hati dengan janji-janji 
tersebut. Apalagi bila kita mengetaui saat ini 
sudah ada Open Document Format (ODF) yang 
merupakan ISO 26300. Format ini menjadi 
salah satu format yang didukung oleh OA- 
SIS (Organization for the Advancement of 
Structured Information Standards). 

Beda nyata antara standar OOXML dan 
ODF bak impian dan kenyataan. OOXML 
adala standar impian yang penuh dengan jan- 
jijanji. Hingga saat ini OOXML belum diim- 
plementasikan secara teruji, karena MS Office 
2007 menggunakan format berbeda dengan 
OOXML yang diajukan sebagai standar. 
Sedangkan, ODF telah digunakan di Ope- 
nOffice, StarOffice, AbiWord, KOffice, Euro 
Office 2007, TextMaker, IchiTaro, dan seba- 
gainya. Dengan spesifikasi OOXML setebal 
6000 halaman, sepertinya tidak memberikan 
kesempatan pihak di luar Microsoft untuk 
dapat mengimplementasikannya. Rumitnya 
spesifikasi ini disebabkan OOXML mencoba 
mendukung format binary proprietary legacy 
dari produk Microsoft. Jadi melalui standar- 


disasi ISO, MS mencoba memperoleh legiti- 
masi untuk mempertahankan monopolinya 
di bidang aplikasi perkantoran. 

Juga ada problem di format spreadhsheet 
yang menyebabkan tanggal sebelum 1900 ti- 
dak dapat dimasukkan. Hal ini mempengaruhi 
spesifikasi OOXML dan juga program yang 
mengaplikasikannya seperti MS Excell 2000, 
XP, 2003 dan 2007. Konyolnya lagi, lebih dari 
10% dari contoh yang dilampirkan pada pro- 
posal standar tersebut tak tervalidasi sebagai 
XML. Jadi secara teknis standar ini belumlah 
siap dan terkesan diajukan secara tergesa-gesa 
karena menghadapi diakuinya ODF sebagai 
standar ISO. Salah satu contoh sederhana per- 
masalahan OOXML ini ditunjukkan di http:// 
ooxmlisdefectivebydesign.blogspot.com/. 

Faktor lain, bagaimana di masa depan 
peran dan ketergantungan Indonesia sebagai 
negara berkembang akibat diterapkannya 
standar ini? Mungkinkah kita turut aktif me- 
manfaatkan membuat implementasi sendiri 
dari OOXML ini atau tak punya pilihan lain 
selain membeli MS Office. Dengan spesifikasi 
setebal 6000 halaman (dan belum lengkap), 
yang hanya dikembangkan hanya Microsoft 


1 
„tak ada jaminan 


bahwa seseorang 
dapat membuat 
Implementasi dari 
spesifikasi OOXML 
tanpa terkena 
paten...,, 


tanpa melibatkan pihak lain, sulit sekali pihak 
di luar Microsoft mengimplementasikannya. 
Bahkan tak ada jaminan bahwa seseorang 
dapat membuat implementasi dari spesifikasi 
OOXML tanpa terkena paten atau tidak 
membayar paten yang dimiliki Microsofot. 
Menggantungkan pada standar ISO yang 
kenyataannya hanya Microsoft yang dapat 
menguasainya, sama saja menggantungkan 
masa depan negara ke Microsoft. Jadi cukup 
jelas “Say No to OOXMIL, seperti kata situs No 
OOXML http://www.noooxml.org/petition. A 


www.infolinux.web.id 





OPINI 





10 


Nur Aini R. 


Karena OSS Juga Ingin 
Dimengerti 


s 





Layaknya sebuah lagu “karena user wanita 
jugaingin dimengerti”. Selain itu, keberagaman 
pengembang OSS akan membuat OSS men- 
jadi lebih baik. 

Akhir-akhir ini beberapa organisasi OSS 
mencoba untuk menarik keterlibatan wanita. 
Sebut saja GNOME, salah satu software Linux 
ini melakukan kegiatan GNOME Women of 
Summer Programming. Dari seluruh penjuru 
dunia ada 200 pelamar wanita. Yang menarik, 
dari 180 pelamar tersebut bukanlah wanita 
single. Selain GNOME, Google melalui event 
Google Summer of Code mengklaim telah me- 
ningkatkan jumlah wanita open source hingga 
4%. Lebih-lebih lagi event tahunan itu dikelola 
oleh Leslie Hawton, seorang wanita pula. 

Selain kegiatan, berdiri pula beberapa 
organisasi OSS khusus wanita. Sebagian besar 
organisasi itu terkait dengan pengembang OSS 
di Linux, seperti Debian Women, GNOME 
Women, Fedora Women, Ubuntu Women, 
dan KDE Women. Selain itu terdapat juga 
organisasi yang tidak dengan pengembang 
software, yaitu LinuxChix. LinuxChix adalah 


organisasi yang memiliki keanggotaan wanita 


10/2007 FT INFOLINUX 


eterlibatan wanita dalam dunia open source 
memang jarang terdengar, mengingat 
sedikit sekali keterlibatan wanita dalam 

idang ini. Menurut Free Libre and Open 
Source Software (FLOSS), jumlah wanita yang 
terlibat dalam FLOSS hanya 2%. Di lain pihak, 
proprietary software mendapatkan 28% keterli- 
batan wanita. Mengapa wanita perlu juga terlibat 
dalam open source software (OSS)? Alasan yang 


paling mendasar adalah tidak semua pengguna 


OSS adalah laki-laki. 


Linux yang cukup banyak dari seluruh penjuru 
dunia. LinuxChix melakukan pertemuan me- 
lalui IRC dan milist. Organisasi ini juga menga- 
dakan beberapa pelatihan secara online. 


wanita cenderung memilih dokumentasi. 

Beberapa faktor di atas merupakan penye- 
bab wanita dunia pada umumnya, di Indonesia 
sendiri ada beberapa faktor yang mempenga- 
ruhi, Misalnya harga bandwidth Internet yang 
mahal dan terbatas. Tidak bisa dipungkiri OSS 
berkembang melalui Internet. Pada umum- 
nya, seorang wanita mulai melakukan coding 
atau ngoprek ketika mulai memasuki bangku 
kuliah yang berkaitan dengan TI. Di sinilah 
ketergantungan penggunaan Internet melalui 
fasilitas laboratorium di kampus cukup tinggi. 
Namun,para mahasiswi cenderung untuk 
pulang daripada tinggal seharian di laborato- 
rium. Ketika telah berada di rumah, mereka 
tidak dapat mengakses Internet. 

Selain Internet, belum adanya organisasi 
yang mampu mewadahi kebutuhan wanita 
TI. Dari semua organisasi di atas merupakan 
organisasi internasional, di mana dalam 
berkomunikasinya menggunakan bahasa 
Inggris. Kesulitan dan malu untuk bertanya 
membuat seorang wanita kurang percaya diri 
untuk terlibat dalam OSS. 

Bagaimana membuat wanita tertarikuntuk 
terlibat OSS? Melakukan mentoring untuk 
merekut mereka. Perlakukan mereka sama 
dengan laki-laki. Terkadang membedakannya 
justru membuat mereka tidak mandiri dan 
malu. 

Jika Anda seorang wanita yang ingin 
terlibat dalam OSS, dapat melakukan hal- 
hal yang sederhana dan praktis. Misalnya 
melaporkan bug-bug yang ditemukan, menjadi 


1 
Jika Anda seorang wanita yang ingin 
terlibat dalam OSS, dapat melakukan hal-hal 
yang sederhana dan praktis.,, 


Sebenarnya apa sajakah faktor-faktor yang 
menyebabkan wanita tidak tertarik terlibat 
dalam OSS ? Berbeda dengan proprietary soft- 
ware yang dimiliki oleh perusahaan yang pasti 
dan terorganisasi, sedangkan OSS merupakan 
area yang bebas di mana wanita diminta atau 
tidak diminta aktif. Keterlibatan dalam OSS 
biasanya adalah hobi dan sukarelawan bukan 
didapat dari sebuah perekutan. Seorang 
wanita cenderung memilih hobi yang tidak 
berkaitan dengan teknologi. Belum lagi coding 
merupakan segalanya dalam OSS, sedangkan 


penerjemah dokumentasi. Sebagai salah satu 
hasil OSS, Anda dapat mencoba instal Linux 
dan mencoba mengoperasikannya. Jangan 
merasa takut, setiap orang selalu ada fase awal 
mencoba (newbie). Bila Anda adalah siswi atau 
mahasiswi yang bersentuhan dengan dunia 
TI, cobalah setiap tugas yang diberikan dapat 
dijadikan menjadi sebuah projek OSS Anda. 
Tulislah dokumentasinya dengan baik dan 
coba upload di salah satu penyedia layanan 
hosting source code, jangan lupa perhatikan 
lisensi yang akan digunakan. Â 


www.infolinux.web.id 





OPINI 





12 


Michael $. Sunggiardi 


Protection! 








promosi 


mudah. 


Strategi Apple mengunci operator ini tidak 
lain adalah untuk membuat suatu sensasi dan 
sekaligus promosi yangpalingtepat untuk ope- 
rator yang dimaksud, dengan harapan banyak 
orang yang penasaran dan membuat suatu ba- 
han pembicaraan di berbagai media dan forum 
di Internet. Mungkin juga operator rekanan 
Apple tersebut memberikan kontribusi yang 
signifikan dalam pengembangan iPHONE, 
sehingga Apple dengan senang hati memberi- 
kan kesempatan kepada AT&T untuk melaju 
sendiri di dunia Apple. 

Untuk mengunci suatu sistem dengan 
proteksi sebetulnya membutuhkan tenaga dan 
pemikiran yang tidak sedikit, apalagi jika kita 
membangun suatu perangkat dari komponen 
yang banyak di pasaran dan menggunakan 
sistem operasi umum. Tetapi, terkadang hal 
ini harus dilakukan, karena keadaan atau cara 
berbisnis yang belum matang dan tidak dapat 
diperkirakan perkembangannya. 

Kalau melihat sejarah dua puluh tahun 
yang lalu, di mana semua peranti lunak di- 
proteksi agar tidak dapat di-copy dengan 
mudah, maka tren akhirnya adalah mereka 
semua membuka proteksinya dan melakukan 
strategi dengan menjual murah peranti lunak- 
nya, atau bahkan membuat satu komunitas 
yang dikenal sebagai open source. 


10/2007 FT INFOLINUX 


eberapa bulan ini ramai dipergunjing- 
kan bagaimana caranya meng-crack 
iPHONE dari Apple yang dibuat khusus 
untuk operator di Amerika dan belum 
dibuka ke benua lain. Yang kita lihat dari 
kejadian di atas adalah cara Apple melakukan 
yang 
pengorbanan. Membuat suatu perangkat dan 


superheboh dan butuh 


sekaligus menguncinya ke satu penggunaan 


atau satu fungsi, bukan merupakan pekerjaan 


Terjadi proses “buka-bukaan” ini 
bukan tidak ada alasannya, dan salah satu 
pertimbangannya adalah biaya riset untuk 
melakukan proteksi terhadap peranti lu- 
nak tidak mampu menutupi kerugian yang 
disebabkan pembajakan piranti lunak. Selain 
itu, mereka para pengembang peranti lunak 


menghadapi berbagai kesulitan sehubungan 


produknya dan diharapkan dapat menjual se- 
banyak mungkin sebelum para “hacker” mem- 
bongkar proteksinya dan melakukan peng- 
gandaan dengan mudah. Sementara iPHONE 
juga melakukan proteksi untuk memberi 
kesempatan kepada AT&T menjual jasanya di 
Amerika dan akhirnya dapat memenangkan 
pangsa pasar. Kita juga dapat melihat perkem- 
bangan teknologi DVD yang sebelumnya di- 
proteksi habis di Amerika, tapi dalam sekejap 
dibongkar habis juga oleh orang-orang Asia 
dan dijual langsung dengan harga murah. 

Dalam kasus keamanan sistem, Apple me- 
mang sudah teruji cukup jeli memilih peranti 
keras dan sistem operasi yang mereka guna- 
kan, karena lebih dari sepuluh tahun tidak ada 
yang mampu membajak sistem operasinya. 
Sampai akhirnya Apple menggunakan micro- 
prosessor Intel yang banyak penggunanya 
dan mudah di “oprek”, dan langsung terbuka 
diobrak-abrik dan dapat diinstal di berbagai 
piranti keras yang berbasis Intel. 

Kita lihat juga, kebanyakan “security 
engineer atau ahli jaringan komputer biasa 
menggunakan Mac sebagai peranti bantunya, 
karena selain tahan terhadap gempuran dari 
luar, Mac juga punya daya tarik yang berbeda 
dari komputer sekelas PC lainnya. 

Tren penggunaan komputer yang sedikit 
“nyeleneh” juga akan diterapkan oleh Apple di 
iPHONE, hingga akhirnya nanti semuaperang- 
kat akan mengacu ke rancangan iPHONE yang 
terlihat futuristik dan modern. Sama halnya 
seperti gelombang “pembajakan” model iPOD 


í 
..Diaya riset untuk melakukan proteksi 


terhadap peranti lunak tidak mampu 
menutupi kerugian yang disebabkan oleh 
pembajakan peranti lunak.,, 


dengan proteksi yang mereka buat, sehingga 
menaikkan kegiatan pelayanan ke pelanggan- 
nya, hanya karena menambah fitur proteksi. 
Proses melakukan proteksi di peranti lunak 
mirip seperti keadaan iPHONE yang mengun- 
ci peranti kerasnya hanya dapat digunakan 
AT&T, hingga kita melihat sebagai monopoli 
atau kartel terhadap kelompok tertentu. 
Proteksi peranti lunak di awal tahun 80-an 
digunakan untuk memperlambat pembajakan 


oleh banyak produsen dari Taiwan dan China. 

Si jenius Steve Jobs memang harus 
diacungkan jempol dan semua produknya 
menjadi icon. Dan selain jenius menghasilkan 
produk bermutu, Steve Jobs juga mampu 
membuat terobosan aneh yang sebelumnya 
tidak terpikirkan dan tidak berani dilakukan 
oleh perusahaan lainnya, seperti membuat 
satu produk yang hanya terikat pada satu 


layanan jasa. 2 


www.infolinux.web.id 


SURAT ANDA 


Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUX? 


Sampaikan melalui surat ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 
10430 atau e-mail di redaksi@infolinux.co.id. 





Bundel Repo Distro 

Saya adalah pengguna baru sistem operasi 
Linux. Sudah empat bulan ini saya selalu 
mengikuti dan membeli majalah Info- 
LINUX. Saat ini saya sedang mencari- 
cari distro yang tepat dan sesuai untuk 
keperluan saya. Setelah beberapa bulan 
ini mengikuti perkembangan Linux, terus 
terang kesulitan utama saya adalah meng- 
update paket, atau program-program yang 
ada di Linux (melalui repositori Internet), 
karena saat ini saya masih menggunakan 
koneksi Internet dial-up. 

Saya punya usul untuk majalah Info- 
LINUX, apa tidak dipertimbangkan untuk 
membundel DVD repositori salah satu 
distro terkenal, misalnya repositori untuk 
Ubuntu, Fedora, dan lainnya, pada setiap 
penerbitan atau minimal dua bulan sekali? 
Saya rasa tidak sedikit dari rekan pembaca 
majalah InfoLINUX lain, juga hanya bisa 
menggunakan Internet dial-up atau malah 
belum mempunyai koneksi Internet sama 
sekali di komputernya. 

Di sisi lain, kebanyakan modem dial- 
up yg beredar dipasaran juga sulit diinstal 
di Linux (seperti modem prolink 1456U 
USB saya ini). Kalaupun ada, beberapa 
distro yang “katanya” sudah modem dial- 
up driver build-in, kebanyakan hanya bisa 
terkoneksi 14,400 kbps saja karena pada 
dasarnya harus beli versi full-version. 

Semoga dengan diterbitkan/dibundel- 
nya repositori berbentuk DVD oleh ma- 
jalah InfoLINUX, perkembangan Linux di 
Indonesia dapat menjadi lebih pesat lagi. 

Hadi - via e-mail 


Jika Anda perhatikan pada beberapa 
edisi sebelumnya, InfoLINUX sering kali 
menyertakan paket extras sejumlah distro 
pada bonus DVD-nya. Namun untuk memuas- 
kan para pembaca InfoLINUX, kami kembali 
menyertakan sejumlah paket extras beberapa 
distro, seperti Fedora 7. PCLinuxOS 2007, dan 
CentOS 5.0, dalam bonus DVD InfoLINUX 
edisi regular edisi ini. 


14 10/2007 WM INFOLINUX 


InfoLINUX diskriminatif? 


SayasalahadalahseorangLinuxer “balita”, 
karena masih baru mengenal Linux. Saya 
diperkenalkan dengan Linux kali pertama 
oleh teman saya yang sudah menganggap 
mesin Linux-nya sebagai pacar keduanya, 
dan sejak saat itu saya mulai membeli 
InfoLINUX edisi ekonomis. 

Tapi mulai InfoLINUX edisi 07/2007, 
InfoLINUX membedakan materi CD dan 
DVD antara edisi ekonomis dan regular. 
Saya merasa kecewa karena adanya 
jurang pemisah antara pelanggan edisi 
ekonomis dengan pelanggan edisi 
regular. Hal yang membuat saya lebih 
kecewa adalah, ketika bonus program 
yang saya butuhkan ternyata hanya ada 
di versi DVD-nya. 

Yenny Wijaya - via e-mail 


Kami mohon maaf jika keputusan meng- 
ubah bonus DVD menjadi CD pada InfoLINUX 
edisi ekonomis mulai edisi 07/2007, tidak 
dapat menyenangkan semua pihak. Seperti yang 
sudah pernah InfoLINUX singgung pada surat 
pembaca InfoLINUX 08/2007, segmentasi pas- 
ar InfoLINUX edisi ekonomis dan regular agak 
sedikit berbeda. Jika para pembaca kami sudah 
merasa cukup dengan content artikel majalah 
InfoLINUX, edisi ekonomis dapat menjadi 
pilihan yang tepat. Namun jika membutuhkan 
majalah dengan ukuran yang lebih besar, plus 
tambahan distro terbaru dan bonus software 
lainnya tanpa perlu download ke Internet, In- 
foLINUX edisi regular dapat menjadi pilihan 
yang bijak. 

Semoga saja dengan jawaban ini, Anda tidak 
perlu merasa kecewa lagi, dan dapat memilih tipe 
majalah InfoLINUX yang paling sesuai untuk 
kebutuhan Anda. 


Iso Zenserver Corrupt 

Pada folder distro yang ada pada bonus 
DVD edisi 08/2007, tepatnya iso Zenserver 
0.5 yang ukuran filenya 68 MB tidak dapat 
di-burning. Setelah saya cek ke situsnya, 
ternyata ukuran file sebenarnya 263 MB. 


Mohon penjelasannya, apakah file 
tersebut memang bermasalah atau tidak? 
Jalal Ali - Makassar 


Terimakasih atas infonya. Setelah kami 
check, ternyata memang terjadi kesalahan 
pemasukan file iso Zenserver 0.5 pada bonus 
DVD InfoLINUX 08/2007. 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 
kesalahan ini, InfoLINUX kembalimenyertakan 
file iso Zenserver 0.5 yang sudah sesuai dengan 
validasi filenya, dalam bonus DVD InfoLINUX 
edisi ini. 


InfoLINUX edisi lama 


Baru empat bulan ini saya mengenal dan 
langsung menjadi pembaca setia Info- 
LINUX. Setelah mengenal InfoLINUX tidak 
pernah ada satu edisi pun yang saya lewat- 
kan dan saya sedikit menyesal mengapa 
tidak mengenal InfoLINUX dari dulu. Saya 
sangat ingin dapat membaca InfoLINUX 
edisi yang telah lewat. Yang ingin saya 
tanyakan, apakah memungkinkan bagi 
pembaca yang baru mengenal InfoLINUX 
dapat mengakses majalah InfoLINUX 
edisi yang telah lewat? 

Barangkali InfoLINUX dapat meng- 
upload majalah edisi lama ke Internet 
sehingga dapat di-download secara 
bebas oleh pembaca setianya. Atau 
kalau boleh, saya menyarankan Info- 
LINUX edisi lama ini dibundel dalam 
satu DVD saja dan dijadikan bonus pada 
edisi mendatang. 

Bintoro - Pontianak 


Pada setiap edisi ulang tahun (edisi 01), 
majalah InfoLINUX akan selalu menyer- 
takan bundel PDF majalah InfoLINUX edisi 
tahun sebelumnya, ke dalam bonus CD/DVD 
majalah InfoLINUX. Hal ini sudah InfoLINUX 
terapkan mulai edisi 01/2007, dimana edisi 
tersebut menyertakan 36 edisi PDF InfoLINUX 
dari tahun 2003-2005, ke dalam bonus DVD 
majalah InfoLINUX. Jadi ditunggu saja ya, 
bundel pdf InfoLINUX di edisi 01 berikutnya. 


www.infolinux.web.id 





TESTILINUX 


16 


Linux dan Komunitas 


Motorola 


endengar kata Linux, yang 
terbayangkan di kepala adalah 
seekor penguin lucu yang meng- 
gemaskan (Tux). Namun begitu 
asosiasi pikiran kita melayang kepada sebuah 
sistem operasi pada komputer, pikiran itu 
seketika lenyap. Gambaran kumpulan skrip 
pada DOS dengan bahasa yang tidak dimengerti, 
ditambah dengan GUI yang kurang bersahabat, 
adalah suatu fakta yang saya dapatkan sewaktu 
pertama kali mengenal Linux. Karena itu, saya 
memilih Windows sebagai pilihan pertama. 
Namun itu dulu, beda dengan sekarang. Saya 
membuat “Testilinux” ini, dengan tujuan untuk 
menarik minat para developer Linux untuk mau 
terjun ke Motolinux, serta menambah keyakinan 
para pelirik Linux, untuk mau membelot dari 
Windows ke Linux. 


Berkenalan lewat 
smartphone Linux 


Kali pertama kenalan dengan Linux adalah lewat 
Smartphone Motorola E680i di tahun 2005. 
Kebetulan, saya telah menggunakan ponsel 
Motorola semenjak jaman Startac. Kemudian 
saya memilih Motorola E365 yang memiliki su- 
ara dan kamera yang terbagus di masa itu. Ber- 
alih ke E398 yang terkenal dengan suara yang 


“Memunculkan fitur 
tersembunyi dalam 
ponsel Motolinux 
merupakan hal yang 
mengasyikkan,, 





10/2007 © INFOLINUX 


menggelegar dan moddable (istilah keren untuk 
gadget yang bisa dimodifikasi). Sejak itu, saya 
bergabung dalam komunitas Motorola Modders 
(www.motomodders.com). Dari sana muncul 
keinginan untuk meningkatkan kemampuan 
modifikasi ponsel Motorola. 

Salah satu ponsel yang seangkatan dengan 
E398/ROKR E1 adalah E680i. Konsepnya yang 
menggabungkan unsur entertaiment plus office, 
membuat saya jatuh cinta. E680i mengusung 
OS Linux dengan distro Montavista (diulas di 
InfoLINUX edisi April 2007) dengan basis Ezx 
dan Qt. User Interface-nya sangat menawan, 
ditambah lagi beberapa developer di MFC 
(www.motorolafans.com) telah berhasil mem- 
buat aplikasi Linux yang biasa terdapat di PC, 
agar dapat berjalan di Smartphone ini. 

Beberapa software seperti Emulator game 
SNES, Sega, Mame (game dingdong), bahkan 
PSX dapat di-porting ke dalamnya. Player musik 
Linux yang terkenal seperti XMMS, bahkan 
ada versi mininya untuk gadget ini. XMplayer 
mampu memutar hampir semua jenis file audio 
maupun video. Ada lagi Rockbox buat penggila 
musik, tampilannya seperti IPOD. Untuk yang 
terkini, beberapa developer masih mencoba 
memasukkan kernel versi 2.6, di mana default 
E680i sebenarnya masih berbasis kernel 2.4. 

Dalam perjalanan berikutnya, saya memilih 
Motorola ROKR E2, sebagai ponsel back-up. E2 
juga berbasis Linux Montavista, namun dengan 
versi yang berbeda. ROKR adalah salah satu 
tipe ponsel Motorola yang melegenda. Salah 
satu situs dalam negeri tempat saya berkecim- 
pung adalah Motolovers (www.motolovers.web. 
Id). Indonesia juga memiliki banyak developer 
software Motorola. Dari semua ini, kedekatan 
dengan gadget Linux begitu lekat. Pengalaman 
dari meng-upgrade ponsel sendiri, teman, bah- 
kan mati total sudah merupakan hal yang biasa. 
Memunculkan fitur-fitur tersembunyi dalam 





Muhammad Andryansyah Andy 


ponsel Motorola Linux adalah hal yang sangat 
mengasyikkan sekaligus mendebarkan, sebab 
resikonya adalah ponsel mengalami mati total. 


Smartphone multi-OS 
Teman-teman di komunitas Motolovers sangat 
antusias menceritakan pengalaman ber-Linux- 
nya. Kami saling berbagi mengenai perkembangan 
Linux di ponsel maupun di PC. Beberapa di 
antaranya menggunakan Mandriva dan Ubuntu, 
selain itu ada pula pengguna Gentoo. 

Salah satu hambatan bagi para modders 
pemula seperti kami adalah kurangnya aplikasi 
Motorola Linux (selanjutnya disebut Motolinux) 
yang berjalan di distro Linux. Padahal proses 
kompilasi source code, seharusnya lewat Linux. 
Ilmu per-Linux—an pun masih belum memadai. 
Untung saja banyak developer yang mengem- 
bangkan aplikasi di lingkungan Motolinux, 
antara lain, Sandman dari India, Treesearch 
dari Vietnam, Blackhawk, dan Johan Kristantara 
dari Indonesia. 

Sama seperti PC saya yang menggunakan 
dual boot/OS, di E680i kami bisa menggunakan 
multi OS secara simultan. Contohnya adalah 
EZx (Linux montavista) dan OPIE (Open Palm- 
top Environtment). Beberapa OS lain yang 
dikembangkan adalah MKEZx, Enlightenmen 
17, dan Qtopia. Dalam proses instalasinya, 
dibutuhkan partisi Ext3. OPIE tidak memerlukan 
lagi partisi, sebab OS ini menggunakan swap. 
Beberapa teman yang menggunakan ponsel 
lain maupun ponsel yang sama sering terpukau 
dengan kehebatan ponsel ini. 

Melihat keberhasilan produk Moto- 
linux-nya, kini pihak Motorola meneruskan 
pengembangan. SDK (Software Development 


www.infolinux.web.id 














Tampilan desktop Mandriva 2007 dan Beryi. 


Kit) terbaru-pun diluncurkan. Bahkan hampir 
semua jenis ponsel high-end Motorola, saat ini 
mengusung Linux sebagai sistem operasinya. 


Menjalankan Windows 
3.X di ponsel Motorola 


Dalam masa penulisan “Testilinux” ini, tepatnya 
di pertengahan Mei 2007, suatu hal yang sangat 
ditunggu-tunggu oleh user Motolinux, yaitu men- 
jalankan sistem operasi Microsoft Windows 3.1 
dan 3.2 (versi bahasa China) dapat terlaksana. 
Ini semua bisa terwujud dengan menggunakan 
source Dosbox yang sudah dimodifikasi untuk 
platform Motolinux. 

Proses instalasi yang mudah dengan hanya 
di-copy ke media SD/MMC, membuat peng- 
guna Motolinux dapat mengedit file-file Micro- 
soft Office tanpa kesulitan berarti. Beberapa 
user Motolinux bahkan bereksperimen untuk 
menginstal Windows 95/98, namun masih 
mendapat kendala yang belum terpecahkan. 
Ke depan, ada ide yang terlontar agar Motolinux 
dapat menjalankan OS Windows mobile 5.0. 
Semoga saja hal ini dapat segera terwujud. 


Geeko sang penggoda 
hati 


Setelah semua yang terlewati, muncul pemikiran 
dalam diri, mengapa saya tidak mencoba untuk 
menginstal Linux di PC. Entah mengapa pula, 
yang saya pilih adalah distro SUSE Linux. Sihir 
Geeko (Bunglon-maskot SUSE) telah memikat 
saya. Bahkan ada pengalaman menarik demi 
mengejar “bunglon” ini. Dengan susah payah, 
saya mencari InfoLINUX edisi Februari 2007 
yang memberi bonus openSUSE 10.2 di ber- 
bagai toko buku maupun pengecer majalah di 
pinggir jalan. Agen di Makassar kota tempat 


www.infolinux.web.id 


O « rx 
25 bs "s 
JANG HI 

NO Meetings 


Ma sS 
[Ez Phone Assistant ka 
[#]Name_[Number__INoe | Ki 


TESTILINUX 


ema VA 











Tampilan aplikasi Linux di Motorola E680i. 


tinggal saya, tidak ada lagi yang memiliki stok. 
Akhirnya saya pesan juga via Internet di Gudang 
Linux. Begitu sampai, openSUSE 10.2 langsung 
saya coba. Sebelumnya saya telah menginstal 
SUSE 10.1, namun belum puas sebab ada yang 
lebih baru. 

Menginstal openSUSE 10.2 lebih gampang 
karena tinggal meng-update saja. Sekarang XP 
saya bersanding dengan openSUSE 10.2. Desktop 
Gnome dengan Xgl yang menghiasi layer PC saya, 
dapat membuat Windows Vista terasa garing. 
Yang menjadi daya tarik openSUSE 10.2 bagi 
saya adalah kompatibilitasnya terhadap berbagai 
jenis hardware. Saya sempat ragu sewaktu men- 
jalankan SUSE, apakah setting-an modem dan 
setting-an user Speedy akan berubah, sehingga 
harus berkonsultasi dengan pihak Telkom Speedy. 
Ternyata, sewaktu mencoba browsing dengan 
Mozilla, tidak ada masalah sama sekali. Bah- 
kan dengan mengganti beberapa pengaturan, 
Mozilla Firefox semakin menggila. Namun sampai 
sekarang, suatu hal aneh terjadi (mungkin karena 
ketidaktahuan saya). Saya harus menggunakan 
dua keyboard, yaitu PS/1 dan USB. 

Untuk urusan manipulasi foto dan gambar yang 
menjadi hobiku, GIMP adalah aplikasi andalan. 
Dengan mudah, saya dapat mangutak-atik foto 
sama seperti menggunakan Adobe Photoshop. 
Aplikasi OpenOffice.org, juga sangat membantu 
saya dalam menyelesaikan tugas-tugas kantor. 


Mandriva 2007 yang kian 
menawan 

Pengalaman pertama dengan Mandrake, adalah 
jumpa pertama dengan OS Linux dengan GUI. Hal 
itu terjadi, sewaktu PC beberapa kerabat saya 
terserang virus, sedangkan untuk mendapatkan 
CD Windows sangat susah. Kebetulan adik saya 


yang masih duduk dibangku SMP mempunyai 
majalah Linux dengan bonus CD Mandrake. 
Proses instalasi dan cara penggunaan yang 
relatif mudah, membuat kerabatku “terpaksa” 
belajar Linux, khususnya Mandrake. 

Di kantor tempat saya bekerja mendapatkan 
beberapa unit PC baru. Suatu peluang untuk 
mendemonstrasikan Linux, pikirku. Nah, di 
InfoLINUX Mei 2007, terdapat DVD bonus berisi 
Mandriva 2007.1. Langsung saja saya instal 
Mandriva 2007.1 plus Desktop KDE+Beryl di 
samping Windows XP. Semua rekan kerja saya 
bertanya-tanya, “Windows” apakah yang sedang 
kupergunakan? Sambil tersenyum kujelaskan 
bahwa “Windows” yang mereka saksikan itu 
bukan Windows sebenarnya, melainkan sistem 
operasi yang betul-betul berbeda dengan apa 
yang mereka pikirkan. 

Mereka tertegun melihat demonstrasi Beryl 
di PC tersebut. Efek 3D cube dan raindrops serta 
yang lainnya membuat mereka tertarik. Bahkan 
beberapa rekan kerja saya mulai mencoba meng- 
instalasi Laptop dan PC-nya dengan Mandriva. 
Suatu hal yang luar biasa, mereka yang dulu 
mencemooh Linux, pada akhirnya malah men- 
jadi user Linux. Mungkin inilah cara terbaik untuk 
menyosialisasikan Linux diberbagai kalangan, 
yaitu dengan menunjukkan kehebatan Linux di 
depan mereka. Kini, saya merasa sangat bangga 
sebagai pengguna Linux! Â 
Muhammad Andryansyah Andy [andreimoto @ gmail.com] 


Kirim Naskah 


Anda memiliki pengalaman menarik selama menggunakan 
Linux?Jika ingin berbagi pengalaman menarik selama 


menggunakan Linux, silakan kirimkan file naskah sebanyak 
9000 karakter, beserta dengan file foto dan file gambar, 
melalui e-mail ke submissions@infolinux.co.id. Tersedia 
suvenir menarik untuk kiriman naskah yang dimuat. 





INFOLINUX = 10/2007 17 


TESS REVIEW 


Spesial Ramadhan 


18 











24 









































o_o 


telo) 
“09 
oo”. 
“sore XXX) 00 STA 


ov Goa. ES. 


@ oo eeu ec 



















© 


AL-QUR’AN WEB 
Seet Cari Ayat | Indeks ag Dea aa Tanggapan DEER 
di 2. AL BAQARAH B 


Ditemukan 5 ayat dalam 1 halaman 
1 














ore Gol la 228 WS plaat Kole ca Ngah goal aks 


Days crest 


d yaa ayyuhaalladziina aamanuu kutiba 'alaykumu shshiyaamu kamaa kutiba 
PEE Ba eo A ET eae SR 








aat tulisan ini Anda baca, mungkin Anda 
sedang menjalankan ibadah puasa di bu- 
lan Ramadhan. Untuk itu, tak lupa InfoLI- 
NUX mengucapkan “Selamat Menunaikan 





Ibadah Puasa” kepada Anda yang sedang men- 
jalankannya. 

Masih dalam suasana Bulan Ramadhan, 
pada InfoLINUX edisi 10/2007 ini, memuat 
sejumlah distro dan aplikasi yang bernafaskan 
Islam dalam bonus disc InfoLINUX edisi regular. 
Untuk pilihan distro, AL-OURAN WEB LiveCD 
yang dibuat oleh Depkominfo dan Ubuntu Mus- 
lim Edition dapat mewakili hal ini. Sejumlah ap- 
likasi bernafaskan Islam seperti Zekr, Minbar, 
dan AL-QURAN WEB, juga dapat Anda temu- 
kan dalam bonus disc kali ini. 

Selain berisi paket aplikasi spesial Ramad- 
han, dalam bonus disc tersebut Anda juga dapat 


menemukan kumpulan paket repositori untuk 


10/2007 FT INFOLINUX 

















distro Fedora 7, PCLinuxOS 2007, dan CentOS 
5. Beberapa distro menarik seperti Freespire 2.0, 
LinuxMint 3.0, Smoothwall Express 3.0, Vyatta 
2.2, dan Zencafe 1.2, dapat juga diperoleh pada 
bonus DVD InfoLINUX edisi ini. Ulasan distro 
Freespire 2.0 dan AL-QURAN WEB LiveCD, 
dapat Anda temukan pada rubrik Distro. 

Pada rubrik “Software”, InfoLINUX me-review 
sistem informasi untuk sekolah dan kampus. 
Untuk sistem informasi sekolah, InfoLINUX 
me-review SISFOKOL SLTAv1.0 yang dibuat 
oleh Agus Muhajir dan tim Biasawae. Untuk 
sistem informasi kampus, InfoLINUX me-review 
SisFo Kampus yang dibuat oleh Emanuel Setio 
Dewo dan Tim SisfoKampus. Kedua aplikasi ini 
memiliki fitur yang cukup lengkap. Menariknya 
lagi, kedua aplikasi buatan anak bangsa ini, dili- 
sensikan sebagai GPL oleh pembuatnya. 9 


Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


Hardware 

Belkin Wireless G Plus 19 
MIMO Router 

ROUTER/ACCESS POINT 

corega CG-BARPS 19 
BROADBAND ROUTER 

Distro 

AL-QUR’AN WEB Live CD 20 
Freespire 2.0 20 
Software 

SISFOKOL SLTAv1.0 21 
SisFo Kampus 3.2 21 
Game 

Amoebax 0.2.0 22 
Powermanga 0.90 22 


Buku 


Backup & Recovery 23 
Linux Appliance Design 23 
The Definitive Guide to SQLite 23 


Definisi Label “On the Disc” 


Sebuah software yang 
memperoleh label “On 
the Disc”, berarti Anda 
dapat menemukan paket | 
software tersebut dalam 
bonus Disc InfoLINUX edisi kali 
ini. 








Prosedur “Linux Ready” | 
Sebuah PC atau note- F; | 
book yang mendapatkan Koi 
predikat “Linux Ready”, ~~~ 
berarti semua peripheral stan- 

dar seperti adapter jaringan LAN 
maupun WLAN dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya, mulai 

dari proses instalasi sebuah distro 

Linux dilakukan hingga instalasi 
driver hardware tersebut. Distro 

Linux yang digunakan dalam pe- 
ngujian “Linux Ready” adalah 
Knoppix 5.1.1, Mandriva Linux 
2007.1, Fedora Core 6, dan open- 

SUSE 10.2. 


4 
ad” 


www.infolinux.web.id 


ROUTER/ACCESS POINT 


Belkin Wireless G Plus MIMO Router 


MODEL F5D9230-4 STANDAR 802.11b, 802.119 


ENKRIPSI 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 


INTERFACE WAN: 1xRJ45 10/100 Mbps, LAN: 4xRJ45 10/100 Mbps 
HARGA $71 SERVICE DHCP, DDNS, VPN, Firewall 

TIPE ANTENA 2x external antenna GARANSI 1 tahun 

INFO www.belkin.com PENYEDIA AMPNET Mega Pacific, (021) 640-1651 


ntuk 
jaringan Internet dengan 
lokal, Anda 
membutuhkan sebuah router. 
Belkin Wireless G Plus MIMO 
Router dapat menjadi salah 


menghubungkan 


jaringan 


satu jenis router yang dapat 
Anda gunakan. 

Selain dapat berfungsi se- 
bagai router, produk ini juga 
dapat berfungsi sebagai access 
point. Dengan adanya fitur ini, 
client yang menggunakan pe- 
rangkat wireless, dapat langsung 
terkoneksi secara mudah. Sebe- 
lum dapat men-share koneksi 
broadband Internet yang Anda 
miliki ke jaringan lokal, konek- 
sikan router ini terlebih dahulu 
ke modem kabel atau modem 
ADSL yang Anda miliki. 

Proses konfigurasi produk 
ini juga cukup mudah dilaku- 
kan. Cukup mengakses menu 
konfigurasi ini dari web browser, 
dan ubah beberapa parameter 
yang Anda butuhkan pada 


menu konfigurasi tersebut. 


www.infolinux.web.id 


Jika membutuhkan fungsi 
Dynamic DNS, Anda juga dapat 
mengonfigurasikan fungsi ini 
pada submenu DDNS. Dalam 
kemasan produk ini, sudah 
disertakan sebuah CD manual, 
kabel UTP, 
manual guide dan petunjuk ins- 


serta lembaran 


talasi. 

Namun sepertinya, produk 
ini terlihat agak ketinggalan 
daripada produk sejenis. Kare- 
na kebanyakan produk yang 
terdapat di pasaran saat ini, 
sudah banyak yang mendu- 
kung 802.11n, yang memiliki 
jangkauan lebih luas daripada 
802.119. Sup 


Hasil Pengujian 

Kelengkapan (20%) AMM MMMM 117 7,0 
Handling (5%) SME 18 
Layanan(5%) == MIMIN TTT 50 
Harga (35%) ULI ILLA 
Performa (35%) MAMAMA 19 
“LINUX RATING 


0 2 














BROADBAND ROUTER 


corega CG-BARPS 


SA 9 


mo fe HAHAHA 











HARDWARE 


—" 


€oreg® 


-© 


uod JOM@S JO1ULd GSN UHINA YM 
Ja1nOH pueqpeosg peouBApy 


w 
> 
a 
U 
wi 


MODEL CG-BARPS STANDAR 802.3, 802.3u, 802.3x 

METODE TRANSMISI CSMA/CD DIMENSI 33 x 120 x 155 mm 
KECEPATAN TRANSMISI DS-SS, OFDM, BPSK, QPSK, CCK 
INTERFACE WAN: 1xRJ45 10/100Mbps, LAN: 4xRJ45 10/100Mbps 


HARGA $63 GARANSI 1 tahun 


INFO www.corega-asia.com PENYEDIA Data Global (021) 612-5555 


eski jarang terdengar di 

Indonesia, produsen pe- 

rangkat jaringan untuk 
pengguna rumahan ini sangat 
terkenal di Jepang. Kali ini, 
InfoLINUX menguji salah satu 
produk dari corega, yakni core- 
ga CG-BARPS. 

CG-BARPS adalah broad- 
band router yang sudah dileng- 
kapi dengan built-in USB printer 
server port. Produk ini sudah 
dilengkapi dengan fungsi NAT 
dan NAPT yang sudah terinteg- 
rasi. Dengan ini, beberapa PC 
dapat terkoneksi ke Internet 
secara bersamaan. 

Produk ini juga sudah men- 
dukung VPN via (IPsec/L2TP/ 
PPTP), 
kinkan user dapat mengakses 


sehingga memung- 
ke jaringan lokal via jaringan 
Internet. Untuk melindungi se- 
rangan dari pihak luar, produk 
ini jupa sudah dilengkapi de- 
ngan fitur Firewall. 

Pada pengujian performa, 
corega CG-BARPS bekerja baik 


dalam menangani 1000 reguest 
dengan concurrency 1000 re- 
quest. Hasil kecepatan transfer 
data rata-rata yang diperoleh 
dapat mencapai 28.69 Kbytes/ 
sec. 

Secara umum, produk ini 
lebih tepat digunakan sebagai 
produk tambahan bagi user 
yang sudah memiliki koneksi 
Internet, tetapi tidak memiliki 
router dan print server. Hanya 
sayangnya, produk ini tidak 
dilengkapi dengan fungsi ac- 
cess point, sehingga user perlu 
menambah hardware lagi un- 
tuk kebutuhan jaringan wire- 
less-nya. Asup 


Hasil Pengujian 

Kelengkapan (20%) AMM MMMM 117 7,0 
Handling (5%) MAMMAL 18 
Layanan (5%) MAMAM 5,5 
Harga (35%) ILL LLL LL 90 
Performa (35%) ABRI 15 
“LINUX RATING 


0 2 

















INFOLINUX = 10/2007 19 


DISTRO 


20 


RELIGION/LIVE CD 


AL-QUR’AN WEB Live CD 


Location 


0009909096 AAH 


Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 





E> Location: (& http://localhost/? 








Cari : puasa 





di 2. AL BAQARAH 


Ditemukan 5 ayat dalam 1 halaman 
1 


ors Gill legat LS thecal. Kole Cod Iyl Gall Lesley 


yaa ayyuhaalladziina aamanuu kutiba 'alaykumu shshiyaamu kamaa kutiba 
'alaalladziina min gablikum la'allakum tattaguun 


[2:183] Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, 
- ~ = 


3 
eh | 











2 











em) AP re) 2” @ Quran Web - Konqueror 
LI) & oF @ na 3 4 Quran Web - Konqueror <2 


PEMBUAT Depkominfo dan Tim NF Komputer SITUS - 
KERNEL 2.6.16 DESKTOP KDE 3.5.4 OFFICE KPDF 0.5.4 
MULTIMEDIA KPlayer 0.5.3, JuK 2.3.2, KAudioCreator 1.13 
INTERNET Konqueror 3.5.4, Kopete 0.11.3, Krdc 3.5.4 
RELIGION AL-QUR’AN WEB EDITOR Kate 2.5.4, KWrite 4.5.4 


L-QURAN WEB Live CD 
merupakan distro berbasis 
Slax yang dikustomisasi 
dengan tambahan paket AL- 
QUR'AN WER dari situs http:// 
quran.myquran.org, dengan 


tambahan terjemahan dan 
catatan kaki dalam bahasa In- 
donesia yang bersumber dari 
Departemen Agama RI. 

Untuk menikmati distro 
ini, cukup boot Live CD AL- 
QUR’AN pada PC Anda. Setelah 
proses booting selesai, Anda 
dapat langsung menggunakan 
distro ini. Untuk mulai mem- 
baca AL-QURAN, klik ganda 
icon AL-QURAN WEB yang 
terdapat pada desktop, dan tak 
berapa lama kemudian aplikasi 
AL-QURAN WEB 


disajikan dalam web browser 


langsung 


Konqueror. 

Pada halaman utama AL- 
QUR'AN WEB, Anda dapat 
langsung mencari atau me- 
nampilkan ayat AL-QUR’AN 
yang diinginkan pada menu 
Cari. Jika ingin spesifik men- 
cari dengan kata tertentu, cu- 
kup masukan kata kunci pada 
kotak Cari, kemudian klik but- 


10/2007 FT INFOLINUX 


maing 93! 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium II 
Harddisk : - 
Memory : 256 MB 


ton CARI. Jika hasil ditemukan, 
akan tampil ayat AL-QUR’AN 
yang berkenaan dengan kata 
kunci yang Anda masukan. 

Menariknya lagi, selain ayat 
AL-GURAN dan terjemahan 
ayat AL-YUR'AN dalam bahasa 
Indonesia, AL-QUR’AN WEB 
juga sudah dilengkapi dengan 
pelantun ayat yang menggu- 
nakan format MP3. 

Cukup klik icon speaker 
yang terdapat pada masing- 
masing ayat, dan saat terbuka 
halaman Open, pilih saja Open 
with KPlayer. Setelah itu, Anda 
dapat menikmati lantunan ayat 
AL-QURAN yang dibacakan 
oleh Al Hudaifi. Ô Sup 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas (20%) MMA 7,0 
Fitur (40%) MURARIE 65 
Kemudahan (30%) SMAA 8,0 
Dokumentasi (10%) MAMAA LL 6,0 


LINUX RATING 
4 6 


0 2 


anan na aana na AA ASI 
7,0 








DESKTOP/LIVE CD 


Freespire 2.0 


BE 02 Haruskah Ku Mati.mp3 - KPlayer 


File View Player Settings Help 





Des OOO KANE 4 Ors 
oj 


1 1 
vl > 102 Haruskah Ku Mati.mp3 


1 7 T a © 
Hes 








© KSmileTris 


A e e Ao A e e 
IUE ESL AE a 


Ready Playing 28.5 / 4:44.0 


PEMBUAT Freespire SITUS www.freespire.org 

KERNEL 2.6.20 DESKTOP KDE 3.5.6 OFFICE Openoffice.Org 2.2.0 
MULTIMEDIA KPlayer 0.5.3, Lsongs 1.0B51, MPlayer 1.0rc1 
INTERNET Mozilla Firefox 2.0.0.4, Pidgin 2.0.1, KTorrent 2.1.4 
SISTEM Firestarter 1.0.3, CNR Client 3.0-0r1, GParted 0.2.5 


ada Agustus 2005, Free- 

spire 1.0 yang dibuat oleh 

Andrew Betts sempat di- 
kritik keras oleh pihak Linspire 
Inc. Project ini aktif kembali, 
setelah diambil alih oleh Lin- 
spire Inc. Freespire menjadi 
distro turunan Linspire versi 
komunitas yang dapat di- 
peroleh secara free. Kini, sudah 
dirilis versi terbaru dari Free- 
spire, yakni Freespire 2.0. 

Karena di buat berdasar- 
kan turunan dari Linspire, 
hampir sebagian besar aplikasi 
yang terdapat pada distro 
Linspire, juga terdapat pada 
distro Freespire. Distro ini 
juga menyediakan opsi untuk 
menginstalasi langsung paket 
codec, driver, dan aplikasi yang 
bersifat proprietary. Dengan ini, 
Anda tidak perlu lagi mencari 
paket untuk dapat menikmati 
file MP3, DVD, OuickTime, Ac- 
robat Reader, Flash, ATI, dan 
nVidia driver. 

Untuk menginstalasi Free- 
spire 2.0, Anda dapat mem- 
burning terlebih dahulu file 
iso Freespire 2.0 yang terdapat 
pada bonus DVD InfoLINUX 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 4 GB 
Memory : 256 MB 


edisi ini ke dalam sebuah CD 
kosong. Setelah proses burning 
iso Freespire 2.0 ke CD selesai, 
boot PC Anda dengan CD Free- 
spire 2.0, kemudian pilih menu 
Install Freespire untuk mema- 
suki proses instalasi Freespire 
2.0. Namun jika sekadar in- 
gin melihat tampilan desktop 
Freespire 2.0, pilih saja menu 


Run Freespire from CD. 


Menariknya lagi, pihak Lin- 
spire menyediakan sejumlah 
paket aplikasi tambahan untuk 
Freespire yang terdapat pada 
Free CNR Service. Dengan ini, 
proses instalasi paket tambah- 
an di Freespire dapat dengan 


mudah dilakukan. Ô Sup 


Hasil Pengujian 


Fungsionalitas (20%) MAMMA 9,0 





Fitur (40%) 


MUNA 95 
Kemudahan (30%) NINA daa 3,0 





Dokumentasi (10%) JAMAA 9,0 


EL INUX RATING 
4 6 


0 2 





www.infolinux.web.id 


EDUCATION/SYSTEM INFORMATION 


SISFOKOL SLTAv1.0 


LOGIN - Mozilla Firefox 
File Edit View History Bookmarks Tools Help 





@-»>- 6 65 f |T http://localhost/~supriyanto//SISFOKOL_SLTA_v1.0/source/login.php “lb [eg 














SOFTWARE 


EDUCATION/SYSTEM INFORMATION 


SisFo Kampus 3.2 


Eile Edit View History Bookmarks Tools Help 





-ə - 6 IKI © BE http://localhost/~supriyanto//sisfokampus/?mnux=dosen&mdlid=23&PHPSE | ¥ 














@ Getting Started AN Latest BBC Headlines 


Sistem Informasi Sekolah 
(SISFOKOL) untuk SLTA 


Versi 1.0 


SMUN 30 


Jl. Rawasari Timur, Jakarta Pusat 


Administrator >| 


Username : 
admin 


Password : 


free 
Batal | Kirim | 





Done 


PEMBUAT Agus Muhajir <hajirodeon@yahoo.com> 


SITUS www.biasawae.com 
LISENSI GPL MULTIPLATFORM Yes 


HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT Baik 


DEPENDENSI Apache >= 1.3, PHP >= 4.3, MySQL >= 4.0.12 


ISFOKOL SLTAv1.0 meru- 
pakan sistem informasi un- 
tuk sekolah tingkat SLTA 
yang berbasiskan web. Sistem 
ini dapat mempermudah pihak 
sekolah dalam menangani berba- 
gai macam proses yang banyak 
dilakukan di sekolah SLTA. 
Beberapa fasilitas yang 
SISFOKOL 
SLTAv1.0, di antaranya pe- 


terdapat pada 


ngaturan data guru, siswa, 
walikelas, dan orang tua siswa, 
pendataan inventaris, pendata- 
an keuangan, dan pendataan 
kepegawaian. 

Untuk dapat menggunakan 
SISFOKOL SLTAv1.0, pastikan 
paket LAMP sudah terkonfigu- 
rasi dengan baik. Berikutnya, 
baca file petunjuk.txt yang ter- 
dapat dalam paket tarball ap- 
likasi ini untuk mempermudah 
proses instalasi. Setelah aplika- 
si ini terinstalasi dengan baik, 
Anda dapat mengaksesnya me- 
lalui web browser. 

Pada halaman utama SIS- 
FOKOL SLTAv1.0, Anda akan 
dihadapkan pada halaman 
login aplikasi. Untuk kali per- 
tama, Anda dapat login sebagai 


www.infolinux.web.id 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium Ill 
Harddisk : 20 MB 
Memory : 128 MB 


Administrator dengan default 
password ‘admin’. Berikutnya, 
isikan sejumlah parameter 
yang berkenaan dengan data 
sekolah di halaman admin ini. 
Setelah semua parameter terisi, 
Anda dapat memberikan akses 
login sebagai guru, siswa, atau 
wali kelas, kepada suatu user. 
Aplikasi SISFOKOL yang 
merupakan buatan anak nege- 
ri ini, tidak hanya terbatas 
untuk sekolah SLTA. Agus 
Muhajir dan tim BIASAWAE, 
juga membuat SISFOKOL un- 
tuk SD, SLTP, SLTA, dan SMK, 
yang dapat Anda temukan 
pada url http://www.biasawae. 
com/xosh/index.php. Sup 


Fungsionalitas (30%) AAA / 9,0 
Fitur (30%) "11/1111 1 / 1 
Dokumentasi (20%) AMMA 7 10 
Kemudahan (20%) AMMA L5 


LINUX RATING 
4 6 


0 2 











@ Getting Started Latest BBC Headlines 


Menu: Master @ 05 Dosen 


Universitas Sisfo Kampus 
Cari Dosen: 
Urut berdasarkan: © Nama, © Login/NIP Urutkan 


11 - Teknik Elektro ~| 


Pilihan: Tambah Dosen 


Homebase : 


Dosen ID Terakhir : 
Cetak 


# | Login/NIP | NIDN | Nama 


KaAdmisiBAA  KaBAA Rektorat Keuangarjurusan Dosen _ 
Master Dosen 


Universitas Sisfo Kampus 


Login: Administrator System (Superuser) @ 


Login | Nama | Reset 





Halaman : 1 
Total: 1 





| Gelar | Homebase | Telephone | Alamat | NA | 
1 4100 Emanuel Setio Dewo ST, MM 11 & 





PEMBUAT PT Sisfo Sukses Mandiri <info@sisfokampus.net> 


SITUS www.sisfokampus.net 
LISENSI GPL MULTIPLATFORM No 


HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT Cukup 
DEPENDENSI Apache >= 1.3, PHP >= 4.3, MySQL >= 4.0.12 


adalah 


proyek open source buatan 


isFo Kampus 


dalam negeri, yang ditu- 
jukan sebagai Sistem Infor- 
masi Manajemen Perguruan 
Tinggi di Indonesia. Proyek 
ini bermula dari sebuah order 
pembuatan sistem informasi 
manajemen perguruan tinggi 
di sebuah instansi perguruan 
tinggi di Jakarta. 

Sebagai sebuah sistem in- 
formasi buatan dalam negeri, 
SisFo Kampus layak diacungi 
jempol. Kelengkapan fasilitas 
yang dibutuhkan oleh sistem 
informasi perguruan tinggi, 
sudah terdapat dalam SisFo 
Kampus. Beberapa fasilitas 
yang dimiliki SisFo Kampus di- 
antaranya, manajemen jadwal 
kuliah, manajemen formulir 
PMB dan upload hasil Ujian 
Saringan Masuk (USM), peng- 
aturan ruang kelas, pembuatan 
Kartu Rencana Studi (KRS) 
mahasiswa, manajemen IPK 
mahasiswa, upload file nilai, 
dan sebagainya. 

Proses instalasi SisFo Kam- 
pus cukup mudah dilakukan. 
Pastikan platform LAMP su- 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 50 MB 
Memory :128 MB 


dah terkonfigurasi dengan baik 
pada sistem. Berikutnya, silakan 
merujuk ke proses instalasi Sisfo 
Kampus yang terdapat pada si- 
tusnya untuk mempermudah 
proses instalasi. 

Setelah masuk ke halaman 
utama Kampus, akan terlihat 
sejumlah pilihan user yang 
terdapat pada aplikasi SisFo 
Kampus. Sebagai awal, login 
saja sebagai Superuser dengan 
menggunakan username dan 
default password ‘admin’. 
Selanjutnya, sesuaikan fung- 
sionalitas yang terdapat pada 
aplikasi Sisfo Kampus, sesuai 
dengan kebutuhan di Pergu- 
ruan Tinggi Anda. Ô Sup 


Fungsionalitas (30%) III 999817 9,0 
Fitur (30%) ILL LLL LL 
Dokumentasi (20%) AMMA 10 
Kemudahan (20%) MAHARANI 15 


=_INUX RATING 
4 6 


0 2 














INFOLINUX = 10/2007 21 


22 


PUZZLE 


Amoebax 0.2.0 


Amoebax 


voc 


ANN 132 





00 

© @ ae 

610 sela 

nc... voe 
UW 


PEMBUAT Jordi Fita <jordi@emma-soft.com> 
SITUS www.emma-soft.com/games/amoebax/ 


LISENSI GPL HARGA Gratis 


TINGKAT KESULITAN Easy MULTIPLAYER GAME Yes 
DEPENDENSI SDL >= 1.2.11, SDL_image >= 1.2.5, SDL_mixer >= 1.2.7 


moebax merupakan ac- 
tion-puzzle game yang me- 
nyerupai Tetris. Game ini 
memiliki jalan cerita, di mana 
mencoba 


spesies amoeba 


memperbanyak diri dalam 
usaha menguasai dunia. Untuk 
menghentikan hal ini, Anda 
harus membangun lapisan 
yang terdiri dari empat atau 
lebih spesies amoeba, sehingga 
lapisan amoeba ini lenyap. 

Saat permainan berlang- 
Anda 


amoeba berikutnya yang akan 


sung, dapat melihat 
muncul, pada kotak kecil yang 
terdapat di samping papan 
permainan. Karakter amoeba 
dalam permainan ini terdiri 
atas lima warna, yakni merah, 
hijau, ungu, biru, dan oranye. 
Pada saat tertentu, akan mun- 
cul juga amoeba berwarna pu- 
tih yang akan menghambat 
permainan Anda. 

Game ini menyediakan be- 
berapa tipe permainan yang 
dapat Anda pilih. Beberapa di 
antaranya, training, normal, dan 
tournament. Untuk menjadi 
seorang amoeba master, Anda 


dapat memilih menu normal, 


10/2007 = INFOLINUX 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium Ill 
Harddisk : 20 MB 
Memory : 256 MB 


pilih karakter menjadi Kim 
atau Tom, dan selanjutnya me- 
lewati enam level yang harus 
Anda menangkan. Untuk me- 
nambah seru permainan, Anda 
dapat memilih mode tourna- 
ment, agar dapat bertanding 
melawan rekan Anda. 
Amoebax didesain agar 
dapat dimainkan oleh semua 
golongan umur. Dengan me- 
nyediakan mode training, 
game ini dapat menjadikan 
siapa saja menjadi master. Se- 
lain itu, alunan musik yang 
asyik, dan sound effect game 
yang menarik, dapat semakin 
menambah kesenangan saat 


memainkan game ini. Sup 


Hasil Pengujian 

Grafik (30%) MUA 9.0 
Fitur (40%) ILL LLL Mass 
Kompabilitas (20%) PMMA 8,5 
Dokumentasi (10%) Gs 9,0 


LINUX RATING 
4 6 


0 2 











ARCADE 


Powermanga 0.90 


Powermanga Dy TEK Games (SDE version) 





PEMBUAT Bruno Ethvignot <bruno@tlk.biz> 
SITUS hittp://linux.tlk.fr/games/Powermanga/ 


LISENSI GPL HARGA Gratis 


TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPENDENSI SDL >= 1.2.5, SDL-mixer >=1.2.5 


ermain game arcade pe- 

sawat sangat Menyenang- 

kan. Dibutuhkan ketang- 
kasan saat memainkan game 
ini. Hal ini pula yang akan 
Anda temukan saat memain- 
kan Powermanga. 

Seperti kebanyakan game 
arcade pesawat, Powermanga 
bersifat shoot-em-up game. Tu- 
gas Anda selama permainan 
berlangsung adalah menemba- 
ki semua pesawat musuh yang 
menghadang. Untuk shortkey 
yang digunakan, Anda dapat 
menggunakan tombol space 
untuk menembak, dan meng- 
gunakan tombol arrow untuk 
pergerakan pesawat. 

Saat berhasil menghancur- 
kan pesawat musuh, biasanya 
akan muncul item intan de- 
ngan warna dan power yang 
berbeda. Kumpulkan sebanyak 
mungkin intan ini untuk me- 
nambah kekuatan dan orbital 
satelit pesawat Anda. Gunakan 
juga item intan berwarna ungu 
dengan seefisien mungkin un- 
tuk menghancurkan banyak 
musuh yang mengelilingi pe- 
sawat Anda. 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 25 MB 
Memory :128 MB 


Setiap melewati tiga level, 
Anda akan menghadapi bos. 
Anda 
harus bergerak secepat mung- 


Untuk melawan bos, 


kin dalam melewati serangan 
bos, dan terus menembak ke 
arahnya agar bos yang Anda 
hadapi cepat hancur. Untuk 
menamatkan permainan, Anda 
harus melewati total 41 level 
yang terdapat dalam game ini. 

Powermanga memiliki se- 
jumlah option untuk mengubah 
gameplay. Option ini dapat diek- 
sekusi dengan perintah power- 
manga --option. Beberapa op- 
tion yang tersedia, di antaranya 
—easy, --hard, --nosync, --win- 
dow, dan —help.& Sup 


Grafik (30%) MBAH ?7/ 7,0 
Fitur (40%) MBARI 65 
Kompabilitas (20%) NITA TIENS 
Dokumentasi (10%) GAA / 9,0 


EL INUX RATING 
4 6 


0 2 














www.infolinux.web.id 


SYSTEM ADMINISTRATOR 


Backup é Recovery 


Inexpensive Backup Soltitions 
Jor Open Systems 


Backup si 


& Recovery © 








O'REILLY” 





PENGARANG W. Curtis Preston 
PENERBIT O Reilly Media, Inc. 
TERBIT Januari 2007 

HARGA US$49.99 (760 halaman) 
ISBN 0-5961-0246-1 

BONUS - 


ehilangan data merupakan suatu hal 

yang menyebalkan. Untuk meng- 

hindari kejadian ini, back-up data 
merupakan suatu proses yang mutlak 
dilakukan. Untuk mempermudah pro- 
ses ini, buku berjudul Backup & Recovery 
menjelaskan beberapa metode back-up 
berikut teknik recovery. 

Pembahasan buku ini terbagi menjadi 
6 bahasan, dan 24 Bab yang berbeda. Pada 
bahasan awal, buku ini menyediakan se- 
jumlah informasi mengenai solusi berba- 
sis free software, solusi berbasis komersial 
software, GNU/Linux, Windows, HP-UX, 
AIX, Mac OS X, database backups, Ex- 
change, dan VMware. 

Buku ini juga menjelaskan secara de- 
tail beberapa paket free software, seperti 
Amanda, BackupPC, Bacula, rdiff-backup, 
dan rsnapshot. Buku ini juga menyediakan 
Bab yang membahas penggunaan bare- 
metal recovery untuk AIX, HP-UX, Linux, 
Mac OS, Solaris, VMWare, dan Win- 
dows, menggunakan utiliti yang bersifat 
free. Terakhir, buku ini juga menjelaskan 
tahapan otomatis backup database DB2, 
Exchange, MySOL, Oracle, PostgreSOL, 
SOL-Server, dan Sybase tanpa perlu mem- 
beli produk back-up komersial. Sup 


www.infolinux.web.id 


PROGRAMMING 


Linux Appliance Design 


LINUX APPLIANCE 
DESIGN 


A HANDS-ON GUIDE TO 
BUILDING c 








PENGARANG Bob. S, John. H, Graham. P, dan Bill. P 
PENERBIT Packt Publishingw 

TERBIT Maret 2007 

HARGA US$59.95 (385 halaman) 

ISBN 1-5932-7140-9 

BONUS CD berisi file penunjang buku 


eberapa peralatan elektronik, seperti 

ponsel, wireless network router, dan 

microwave, sudah banyak yang meng- 
embedded Linux di dalam peralatannya. 
Salah satu alasannya, aplikasi di Linux 
bersifat free sehingga bebas untuk ditelu- 
suri lebih lanjut. Untuk mempelajari kon- 
sep pemrograman embedded Linux, buku 
berjudul Linux Appliance Design dapat 
menjadi bahan acuan yang baik. 

Buku yang terdiri atas lima bab ini, me- 
nyediakan sejumlah teknik pemrograman 
embedded menggunakan bahasa C dan 
SQL. Pembahasan awal buku ini dimulai 
dengan dasar dan penjelasan lengkap be- 
serta contoh dari sistem alarm berbasis 
Linux untuk melindungi rumah. Bab ini 
membahas semua aspek yang dibutuhkan 
dari fitur multilayer Linux yang digunakan 
pada aplikasi embedded modern. 

Run-Time Access daemon yang dijelas- 
kan pada Bab 3, memberi penjelasan 
tahapan desain aplikasi yang terhubung 
ke serial port atau TCP/IP, atau meng- 
hubungkan aplikasi ke PSQL client. Pem- 
buatan tampilan konfigurasi berbasis web 
yang biasa terdapat pada menu konfigura- 
si embedded hardware, juga dijelaskan se- 
cara lengkap dalam buku ini. A Sup 


BUKU 


The Definitive Guide to 
SQLite 


PENGARANG Mike Owens 
PENERBIT Apress 

TERBIT Mei 2006 

HARGA US$44.99 (464 halaman) 
ISBN 1-5905-9673-0 

BONUS - 


QLite merupakan aplikasi database 

dengan ukuran aplikasi yang kecil 

(kurang dari 250kb). Meski berukur- 
an kecil, sebuah database SQLite dapat 
menangani database yang memiliki ukur- 
an sampai 2TB. Buku berjudul The Defini- 
tive Guide to SQLite yang diterbitkan oleh 
APress ini, membahas segala aspek yang 
dibutuhkan untuk mengenal SQLite. 

Pembahasan awal dimulai dengan cara 
menginstalasi paket aplikasi SQLite. Beri- 
kutnya, akan dijelaskan cara penggunaan 
SQLite, seperti cara pembuatan database, 
tabel, dan cara mendapatkan informasi di 
database yang Anda buat. Konsep data- 
base seperti relational model, konstrain, 
key, dan metode normalisasi, juga dibahas 
dalam bab berikutnya. 

Setelah menjelaskan konsep database, 
buku ini akan menjelaskan tentang SOL, 
berikut contoh penerapan sintaks SOL di 
SOLite. Pada Bab terakhir, buku ini banyak 
menjelaskan cara penggunaan SQLite 
dengan bahasa C. Bab ini akan menuntun 
Anda untuk memahami API C di SQLite 
dan ekstensionnya. Selain C, buku ini juga 
menjelaskan cara menghubungkan SQLite 
dengan bahasa Perl, Python, Ruby, Java, 
TCL, dan PHP. Sup 





INFOLINUX = 10/2007 23 


SOFTWARE 


24 


DVD/CD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi gratis, 


shareware, maupun demo. Susunan kategori selalu berubah, 


tergantung pada tren aplikasi yang tengah berlaku. Namun, 


ada beberapa kategori yang selalu ada di tiap edisi. 


[ RELIGION ] 





www.softpedia.com 
Calculator 


— 


Calculator Edit View Help v 





ubuntu@ubuntu:-$ || 
























































Jutaan umat muslim di seluruh dunia, saat 
ini sedang menjalankan ibadah puasa. Be- 
ragam godaan dan hawa nafsu harus dapat 
kita hadapi dengan sabar. Demikian juga 
dengan kegiatan kita selama menggunakan 
PC selama bulan Ramadhan. 

Ada baiknya selama bulan Ramadhan 
ini, PC kita dilengkapi dengan sejumlah ap- 
likasi yang dapat membantu meningkatkan 
kegiatan beribadah. Misal, aplikasi pengi- 
ngat waktu sholat agar kita tidak ketingga- 
lan ikut sholat berjamaah. 

Saat ini, sudah terdapat beberapa ap- 
likasi bernafaskan Islam yang dapat Anda 
temukan di Linux. Sangat tepat untuk 
Anda gunakan selama bulan Ramadhan. 
Beberapa aplikasi bernafaskan Islam ini, di 
antaranya aplikasi pengingat waktu sholat, 
aplikasi belajar AL-QUR’AN, aplikasi kalen- 
dar Islam, dan aplikasi web content filtering. 
Jika tidak ingin bersusah payah menginstal 
satu per satu paket aplikasi tersebut, gu- 
nakan saja paket Ubuntu Muslim Edition 
(UbuntuME). 


10/2007 FT INFOLINUX 


untu Muslim Edition 








Visit http://linux.softpedia.com for latest Linux software! 


ubuntu@ubuntu: ~ 


File Edit View Terminal Tabs Help 
To run a command as administrator (user "root"), use "Sudo <command>". 
See "man sudo root" for details. 








UbuntuME merupakan kumpulan pa- 
ket aplikasi yang memuat sejumlah aplikasi 
bernafaskan Islam, dan dapat mengubah 
tampilan desktop Ubuntu Anda sehingga 
bernafaskan Islam. Dalam UbuntuME, su- 
dah dikemas aplikasi Zekr sebagai aplikasi 
untuk belajar AL-Quran. Untuk urusan 
mengingatkan waktu sholat, aplikasi Min- 
bar yang dikemas dalam UbuntuME dapat 
Anda gunakan untuk kebutuhan ini. 

Dalam usaha menjaga pandangan 
mata dari gambar seronok yang ter- 
dapat di Internet, Anda 


nakan aplikasi Web Content 


dapat menggu- 
Control. 
Untuk urusan instalasi, paket UbuntuME 
sudah tersedia untuk distro Ubuntu Feisty 
(7.04), Edgy (6.10), dan Dapper (6.06). 
Selain itu, UbuntuME juga tersedia dalam 
bentuk distro LiveCD. Asu 


PEMBUAT: Tim UbuntuME 
SITUS: www.ubuntume.com 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


DISC BOOT 

DVD-01 

oo Ubuntu Studio 
7.04 

CD 

oo Vyatta 2.2 


/Browser 
00 Firefox 2.0.0.6 





00 Opera 9.23 


/Manajemen 

Informasi 

00 Lucane Group- 
ware 0.7.5 





oo Network Manage- 
ment Center 1.20 





00 Plans 7.9.2 





/Matematika 
© Scilab-4.1.1 





/Codecs 
00 Video 





/Desktop 
00 Fpcbol 0.9.4 





/Multimedia 
00 Cowbell Music 
Organizer 0.2.7.1 





00 Gnormalize 0.52 





oo Lemuria 1.2.2 





/Development 
oo JRE 6u2 





/Distro 
© Freespire 2.0 





© LinuxMint 3.0 





oo Tvtime 1.0.2 





/Office 
© Openoffice.org 2.2.1 





/Plugins 
oo Flash player 9 





00 Smoothwall 
Express 3.0 





o Vyatta LiveCD 
2a? 





[Rubrik 
00 Game 





00 Praktik Instan 





© Zencafe-1.2 





00 Software 





© Zenserver 0.5 





Oo Tutorial 





/Download 
00 Aria2 0.11.2 





00 Azureus 3.0 





/Driver 
Oo Videocard 





oo WLAN 





/Email 
Oo Thunderbird 
2006 





/Grafis 
00 Photomolo 1.2.4 





oo [he Gimp 
2.4.0 RCI 





oo Warnux 





o0 Workshop 





/Sistem file 
00 Fuse 2.7.0 





oo Ntfs-3g 1.826 





/Utiliti 
00 Sbackup 0.10.4 





DISC BOOT 
DVD-02 
oo UbuntuME 0.2 


/Repositori Paket 
© Centos 5 





© Fedora 7 





/Kernel 
© v2.4 





© v2.6 





© PCLinuxOS 2007 





/Spesial Ramadhan 
Oo Aplikasi 





/Komunikasi 
oo Gammu 1.13.0 





o Skype 1.4.0.99 





DISC RUSAK? 


Apabila disc yang diterima tidak terbaca atau ru- 
sak dan ingin menggantinya, kirimkan disc yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim Disc InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan disc penggantinya. 





© Distro 





O . On The DVD 
© : On The CD 
0 . Disc Boot 





www.infolinux.web.id 


Lucane Groupware 0.7.5 





| Applications Actions PYT | 2 



































Bandingkan aplikasi yang satu ini dengan 
cara Anda menggunakan e-mail. Lucane 
Groupware merupakan aplikasi alternatif 
yang cukup menguntungkan proses kerja 
kelompok atau tim Anda. Dengan meng- 
gunakan aplikasi ini, proses penyelesaian 
kerja semakin cepat dan produktif. Sifatnya 
memang hanya berorientasi pada sistem 
jaringan atau network, baik di kantor, mau- 
pun rumah. Lewat Lucane Groupware Anda 
dapat berkomunikasi secara synchronous 
maupun asynchromous. Sebagai contoh, Anda 
dapat berbagi file dengan rekan-rekan kerja 
yang lain atau menyimpannya pada server. 


pHoToMoLo 1.2.4 


Jika Anda memiliki sebuah kamera digital, 
berkemungkinan besar Anda juga memiliki 
file-file berformat jpeg dalam jumlah yang 
cukup banyak. Selanjutnya Anda ingin mem- 
publikasikan file-file tersebut di “foto album”, 
pada sebuah CD, atau pada dunia maya Inter- 
net. Meng-copy begitu saja, tidaklah mema- 
dai. Transfer dan decompressing sebuah file 
jpeg dengan resolusi besar pun akan sangat 
memakan waktu. Nah, ada cara lain yang leb- 
ih efektif. pHoToMolo adalah toolset yang 
dapat Anda gunakan untuk mengatur kolek- 
si foto digital. Ukuran tool-nya memang san- 
gat kecil, namun ia tidak bergantung pada 


www.infolinux.web.id 


here is some html conteni 




















-H 





WebConnector now supports SSL. Read here to see how to enable it. 
[v] WebConnector (-Jlajix) 
Realm 
Enable HTTP 
HTTP Port 








Enable HTTPS SSL) 
HTTPS Port 
Keystore Password 
Key Password 


¥ Apply 




















S 








Anda juga dapat menggunakan file tersebut 
pada waktu bersamaan. Synchronous 
adalah transmisi serial yang dipakai untuk 
mengirimkan data berkecapatan tinggi. Data 
akan dikirimkan per blok dengan panjang 
yang sama. Sedangkan, asynchronous 
adalah metode pengiriman data dengan cara 
mengirimkan data per karakter setiap satuan 
waktunya. Asu 


PEMBUAT: Vincent Fiack 

SITUS: http://lucane.org/FR 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, Java 1.4 
REOUIREMENT: - 


3 root @S oftpe dia:-/photomolo-1.2.4 - Shell - Konsole 
Session Edit View Bookmarks Settings Help 





[root@Softpedia photomolo-1.2.4]# ./photomolo 
foLo 1.2.4 
thumbnails and HTML navigation 
photomolo [options] directoryl directory2 ... 


-H htmlf 
name of HTML files (default="index.html") 
-C cssfile 
name of CSS files (default="index 
et 
HTML and JPEG comment character set (default="iso-8859-1") 
i iconfile 


ge ate thumbnails only ( 
remove the thumbnail directories 
-q quality 
JPEG compression quality (default=75 
omit timestamps from the HTML 
../path 
generate symlinks to the image files 


aplikasi apapun. Anda dapat melakukan ko- 
reksi terhadap orientasi Exif jpeg dan meng- 
atur ulang besarnya ukuran file. Selain itu, 
ada juga fitur jpegnail yang dapat membantu 
Anda membuang atau menyimpan thumb- 
nail di Exif atau JFIF jpeg. Dengan Jpegcom, 
Anda diperbolehkan mengedit bagian com- 
ment lewat berbagai jenis teks editor atau 
jpeg image viewer. Asu 


PEMBUAT: Marko Makela 
SITUS: http://www.ktverkko.fi 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


[ KOMUNIKASI | 


Gammu 1.13.0 


marius @S oftPe dia/home/marlus/gammu1:01:25« Shell Konsolo 


nu, [confign] [nothing] text| textall| binary |errors)) [options] 
or Optionably. specifies which config section tb use (all arej probed 


er Optionally control z level, next one Specifies dcti 


For more details, call help on specific topic (gammu --help topic). Tepics are: 


call Calls 

sms - SMS and EMS 
memory - onebooks) and calls) 
esy 1 


Cara menggunakannya, disarankan mem- 
baca panduan atau membuka official 
website aplikasi ini. Gammu dapat mem- 
bantu Anda menggunakan fitur-fitur yang 
ada pada ponsel lebih efisien. Apa hal-hal 
baru yang ada pada versi ini? Perluasan 
dan perbaikan sistem decoding MMS, pem- 
benahan support terhadap OBEX, dan 
meningkatkan mutu kompatibilitas. ASu 


PEMBUAT: Marcin Wiacek 
SITUS: http://www.mwiacek.com 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


[ MULTIMEDIA ] 


CMO 0.2.7.1 


Cowbell 


File Tools Help 





Track v | Title "| Page Avenue 
SE Play Time: 41 minutes, 56 seconds 


And the Hero Will Drown ri 
| Tracks: 12 


Until the Day | Die 
Anthem of Our Dying Day (Story of the Year 
Inthe Shadows 7 - 
Dive Right In Album has multiple artists 

















Swallow the Knife [Page Avenue 





Burning Years 
Page Avenue Album has multiple discs 

















Sidewalks 2003 





Divide and Conquer 
Razorblades [Punk 














Falling Down 





Dengan mudah lakukan proses import 
file musik dengan cara memilih menu 
File-open-, atau ctrl+o, bisa juga dengan 
melakukan drag&drop file musik dari File 
Manager, lalu masukkan ke dalam daftar 
yang ada di sebelah kiri. Pengeditan 
terhadap informasi tag juga dapat dilaku- 
kan secara cepat dan mudah. Aplikasi ini 
memiliki kemampuan menebak informasi- 


informasi yang dibutuhkan. ASu 


PEMBUAT: Brad Taylor 

SITUS: http://www.gnu.org 

LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, Gtk, Mono Runtime, Taglib 
REQUIREMENT: - 





INFOLINUX = 10/2007 25 


SOFTWARE PILIHAN 


[ MULTIMEDIA | 


gnormalize 0.52 


gnormalize- 0:35 
alu] ole 
data | config | info | rip | about 


Normalization Type: 





normalize: mp3/mp4/mpc/ogg/ape/flac/wa 


Insensibility: (0.5 dB 





Selected File: 





Directory: [root __ 


@ File 





O Directory: D O flac 








Cobagunakanaplikasibernamagnormalize. 
Aplikasi ini berfungsi sebagai audio con- 
verter. Gnormalize berbasiskan gtk2-perl 
yang dapat dijalankan pada sistem operasi 
Linux. Format-format apa saja yang dapat 
di-decode-nya? Lumayan banyak, diantara- 
nya dari mp3, mp4, ogg, apec, flac ke 
format wave, dan sebaliknya. Ô Su 


PEMBUAT: Claudio F. S. Rodrigues 
SITUS: http://gnormalize.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 

REQUIREMENT: - 


[ MANAJEMEN INFORMASI 1 


NMC 1.20 








= 








Ads by (| 


ement Center is a comprehensive network device management tool, After entering each 
etail can be tracked and monitored. Having this information accessible simplifies the pr] 
a network. 


network with a free web-based network management tool. Troubleshooting your ne rk 
u ith all your network information just a few clicks away. Add all your network devices ani In) 
etails about eacli jevice, and any changes that are made to the netwoi evice, Multi permission lev 
complete control over the system. Keep your network organized and unde ntrol, netwi 
ased on PHP and MySQL. 











Network Management Center dapat 
membantu Anda menampilkan informasi 
penting sekitar jaringan. Setiap detailnya, 
dapat di-track langsung maupun di monitor 
agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di- 
inginkan. Dengan memiliki berbagai jenis 
informasi, Anda akan dimudahkan bila 
memperbaikinya. Â Su 


PEMBUAT: Network Management Center Team 
SITUS: http://network-management-center.com 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 

REQUIREMENT: - 


26 10/2007 E INFOLINUX 


The Gimp 2.4.0 RC1 


Aplikasi bernama Gimp kemungkinan tidak 
lagi aneh di telinga para pengguna sistem 
operasi Linux maupun open source. Bagi se- 
bagian pengguna komputer lainnya aplikasi 
ini masih terasa asing. Padahal, selain untuk 
Linux, tersedia juga versi untuk Windows. 
Gimp ditujukan bagi hal-hal seputar proses 
editing foto atau file-file gambar. Gimp 
merupakan kepanjangan dari GNU Image 
Manipulation Program. Bukan berarti gratis, 
lalu kemampuannya tidak dapat diperhi- 
tungkan lho. Aplikasi ini dapat melakukan 
retouching foto, mengatur komposisi gam- 
bar, atau yang lainnya. Tingkat fleksibilitas- 


Lemuria 1.2.2 


Mirip visualisasi plugins pada aplikasi 
bernama Winamp di Windows, bedanya 
Lemuria dijalankan pada sistem operasi 
Linux. Sayangnya, program gratisan yang 
bernaung di bawah bendera GPL ini hanya 
dapat dijalankan dengan program tertentu 
saja, yaitu XMMS dan G-Merlin-Visualizer. 
Fitur-fitur yang terkandung di dalamnya, 
antara lain animated texture, background, 
dan masih banyak hal menarik lainnya. 
Tidak semua dari kita yang memiliki sistem 
operasi Linux dapat menggunakan aplikasi 
ini, karena Anda harus memiliki hardware 


berkemampuan tinggi, dan CPU dengan 








nya lumayan baik. Kesulitan soal bahasa? 
Bukan masalah bagi para pengguna program 
ini. Proyek Gimp ini pernah memenangkan 
OSI Merit Award pada 10 Juni 2004. Untuk 
dapat menjadi salah satu pengguna GIMP, 
Anda tidak perlu mempelajari terlebih da- 
hulu tentang grafik komputer. Dengan cepat 
Anda akan memahami tiap tool yang dise- 
diakan. Su 


PEMBUAT: The GIMP Team 
SITUS: http://www.gimp.org 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


kecepatan tinggi. Jika Anda sudah memiliki 
goom-1.9x atau goom-24 pada komputer 
Anda, maka Lemuria akan menggunakan- 
nya sebagai background. Jangan khawatir 
dengan tampilan aplikasi lama Anda yang 
sering timbul tenggelam, pada Lemuria 
tidak akan terjadi. Lemuria diyakini dapat 
berjalan selama 24 jam penuh tanpa meng- 
alami kerusakan atau kesalahan kerja. Asu 


PEMBUAT: Burkhard Plaum 

SITUS: http://gmerlin.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, XMMS 
REQUIREMENT: Athlon 2100, GeForce Ti 4200 





www.infolinux.web.id 


fpcbol 0.9.4 


Mulailah dari sedini mungkin untuk mem- 
perkenalkan dunia komputer kepada si 
kecil. Seiring dengan perkembangan za- 
man, dunia teknologi semakin dibutuhkan 
guna menunjang berbagai macam aktivitas 
kita. Bagaimana cara membuat si kecil be- 
tah duduk di hadapan komputer? Meski 
kebanyakan yang dilakukannya adalah 
bermain game, mendengarkan musik, atau 
menonton film, tidak masalah. Hal-hal kecil 
akan memperkenalkannya ke sesuatu yang 
lebih besar. Coba ubah tampilan desktop 
komputer Linux Anda. Sebagai alternatif- 
nya, Anda dapat menggunakan aplikasi yang 


Plans 7.9.2 


FUNFBNNBNNBHN BAN ETE EEEE NEK BRA NEON BUNDA NB KEB NN BA NB NEO NEON NBA BNN BNN BE NB KEB NE BNN B ABBAS BN BUNG NS H 

NUNNDNN DAN DAN TUNDA NUN NUN DNAN File Locations WUDHU UAN DUNDUNDUNDUN THN DAN DUNTUNDUN NN NN NN 

HENNENNSNN SEN SUN GENKENNEN AGAN SEN GUN NE ahad adad baa dadah bahal bahal GUN NE NNENN GAN AN SEN SUN ENNENN ANN SAAR kaka baka ahaaa hak 
le structure for plans: 


e theme/ directory contains static files (.css, .j3, .gif) 





Jika Anda sering mengadakan pertemuan 
dengan banyak klien penting dan kerap kali 
mengalami kesulitan mencatat atau melaku- 
kanpengaturaninformasi, sebagaialternatif- 
nya Anda dapat menggunakan aplikasi yang 
satu ini. Sesuai dengan namanya, Plans 
merupakan aplikasi yang dapat digunakan 
untuk menyusun beberapa jadwal penting 
Anda. Tampilannya berupa web kalender. 
Hal ini akan semakin memudahkan pem- 
buatan jadwal. Ada banyak fitur-fitur yang 
dimiliki oleh aplikasi ini, di antaranya merge 
calender, icon untuk setiap jadwal, theme 
yang dapat Anda download dan ganti sesuai 


www.infolinux.web.id 


satu ini. fpcbol merupakan sebuah desktop 
yang diperuntukkan khusus bagi si kecil 
buah hati Anda. Tampilan yang dimilikinya 
sangat sederhana. Tapi, jangan remehkan 
kinerjanya. Proses yang dilakukan oleh 
aplikasi ini sangat cepat, mungkin lantaran 
tidak banyak aplikasi yang disertakan di 
dalamnya. Tidak ada menu, semuanya 
diakses melalui icon-icon. A Su 


PEMBUAT: Florence Gestio 
SITUS: http://sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


Special tags you can use in the main section of plans.temptate 
Replaced with the URL ofthe calendar's css file, 
Replaced wiih current version of Ptans. 
Replaced with the title of the catendar the user is viewing 
calendat Replaced with the calendar detalis (if any) of the calendar the user is viewing. 
Replaced with the coments of lemari 


e. 
PFPInclude NONIMEFFE This only works whan the template nsen is toaded from the local filesystem. Custom calendar-specific templates in Plans are loaded with a 
Into request & would be a major security faw if these could load arbitrary local files 


###javaseript stuntet Plang inserts lots of javascript at this location 
Hf plans needs to report ariy orrors, they'll show up hara, Omarwisa, mis special tag wilt be golota 
This ig where the tabs (Catendars, Adaidit Events, Calendar Settings) go 
Controls which tet the user select the month, year, ete. 
The calendar itself is displayed here. 
Plans automatically inserts these navigation links above the calendar. If you want them below the calendar (or elsewhere) 
m, 


Replaced wan a lirik to export the current calendar data In various formats. 
PrPadd event current 
calendar link#ee 


dit calendar options "YOU" not using the tabs, these tags are equivalent to tne “add/edit events” link and the “calendar settings” link. 
iness 








###I0Ggêd IN SIUMPFF This is where me list of pending events appears. 


selera, begitupun halnya dengan template. 
Selain itu, masih ada MS Outlook export 
data, SQL, browser based-management, dan 
lain-lain. Uniknya lagi, aplikasi ini dapat 
memunculkan multi kalender hanya dengan 
satu kali instalasi. Setiap informasi yang ada 
pada kelender dapat saling berbagi. Meski 
demikian, setiap kalender tersebut tetap 
berdiri sendiri. A Su 


PEMBUAT: Lloyd Dalton 

SITUS: http://www.planscalendar.com 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


[ UTILITI | 


SBackup 0.10.4 


= Backup Properties 


General | Include | Exclude | Destination | Time | 


© Use recommended backup settings 





Do standard backups. 

Defaults: daily incremental and weekly full backup to /var/ 
backup of all user files, /etc, /usr/local and /var. 
Multimedia files, temporary files and files larger then 100 
Mb are excluded. 


@ Use custom backup settings 


Do backups according to the settings defined on the next 
pages of this dialog 


© Manual backups only 


Do not backup your data automatically. Note: this does 
not prevent doing manual backups. 














Cara menggunakan aplikasi ini, instal 
python dan python-gnome? libraries ke 
dalam komputer, lalu jalankan file install 
yang ada di folder yang sama dengan file 
README. Setelah itu, lakukan konfigurasi 
aplikasi ini sesuai dengan kemauan Anda, 
dan jangan lupa untuk menyimpan peruba- 
han yang telah Anda buat tersebut. Lalu, 
Jalankan simple-restore-gnome. Asu 


PEMBUAT: Aigars Mahinovs 
SITUS: http://sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


[ MULTIMEDIA | 


tvtime 1.0.2 





it's time for tv 





FT tvtime is a high guality television application for use with video capture cards on 
download tvtime! Linux systerns. tvtime processes the input from a capture card and displays it on a 
screenshots! computer monitor or projector. 


related sites 





home 


supported cards 








help and faq 





using tvtime 
common 
problems 











report bugs 





‘SOURCEFORGE.NET 


Tvtime merupakan aplikasi yang dapat 








Anda gunakan untuk menyaksikan siaran 
televisi dengan kualitas tinggi, di wilayah 
Anda. Tentu saja Anda mesti memiliki 
sebuah TV tuner card. Aplikasi ini khusus 
diperuntukkan bagi sistem operasi Linux. 
Hal ini dimungkinkan melalui proses pengi- 
riman input gambar yang di dapat dari TV 
tuner card ke aplikasi ini, untuk kemudian 


ditampilkan pada layar monitor. Asu 


PEMBUAT: Billy Biggs 

SITUS: http://tvtime.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 





INFOLINUX = 10/2007 27 


UTAMA 


28 


Noprianto 


imak berbagai tip 
mencari bantuan 
di Linux, agar 
semakin lancar 


menggunakan Linux. 


a S 
oiea 


Banyaknya distribusi Linux dengan ber- 
bagai karakteristek yang berbeda-beda, pe- 
milihan program dan konfigurasi yang ber- 
aneka ragam, dukungan kernel yang juga 
berbeda, terkadang membuat pengguna 
Linux bingung ketika terjadi masalah. Dan, 
tidak ada yang bisa melarang seseorang atau 
sebuah lembaga untuk membuat distribusi 
Linux yang baru. Sampai tulisan ini dibuat, 
distro-distro baru masih bermunculan. 

Perbedaan distribusi Linux terkadang 
sedikit menghambat seseorang membantu 
pengguna lainnya, atau meminta bantuan 
dari pengguna yang menggunakan distro 
berbeda. Prosedur yang harus dilakukan un- 
tuk menambahkan program, atau menam- 
bahkan hardware dan lainnya bisa berbeda 
sama sekali. Bahkan, desktop yang diguna- 
kan saja, terkadang sangat berbeda, apabila 
suatu distribusi menyediakan opsi untuk 
memilih desktop. 

Ketika masalah yang berhubungan de- 
ngan distribusi Linux sudah selesai, masalah 
mungkin akan timbul pada level aplikasi 


10/2007 FT INFOLINUX 


back) { 
p-cdup-($Sdlmnssep stred 


gřpwd-($dlm-ftpE 
5 “dim 
<img e 


As nlist 


$ 


antuan: ji 


sehari-hari. Banyak sekali developer yang ti- 
dak memperhatikan dokumentasi program. 
Memang, mereka tidak dituntut atau tidak 
harus menghadirkan program dengan doku- 
mentasi yang lengkap. Tak ayal, ketika user 
ingin mencari bantuan dari dokumentasi 
program, yang didapat mungkin dokumen- 
tasi yang tidak ter-update, sejumlah doku- 
mentasi yang terlalu teknikal, atau bahkan 
tidak ada dokumentasi sama sekali. 

Beberapa tahun belakangan ini, beberapa 
pembuat distro menghentikan beberapa fi- 
tur yang terkadang (berpotensi) bermasalah 
secara legal. Seperti dukungan MP3. Karena 
MP3 sudah sangat populer, terkadang user 
yang baru berpindah ke Linux kebingungan 
karena tidak bisa menikmati lagu favorit- 
nya. Hal-hal seperti ini, terutama di dunia 
multimedia, cukup banyak menjadi kendala 
pengguna Linux yang baru berpindah dari 
dunia Windows. 

Semua ini belum lagi ditambah dengan 
kondisi di mana user tidak memiliki waktu 


atau minat untuk mengutak-atik sistem. 


4 > Pa) See —— 
=" ~remnorm's<img—sre=™ 
td class- gemi 


Bertanya, tentu akan lebih mudah. Namun, 
bertanya ke mana? 

Serepot itukah menggunakan Linux? 
Sebenarnya tidak juga. Cukup banyak in- 
formasi tersebar di Internet. Cukup banyak 
orang yang bisa membantu kita, baik secara 
realtime, ataupun tidak. Dan, saat ini, mulai 
banyak perusahaan yang menjual support 
Linux. 

Apa yang perlu kita lakukan hanya ber- 
usaha lebih keras, bertanya lebih pintar, dan 
sekaligus mencari bantuan ke tempat yang 
lebih tepat. 

Kalau tidak, kita terkadang hanya akan 
berputar-putar di masalah. Bagi sebagian 
yang memiliki opsi untuk kembali ke sistem 
operasi lain, mereka mungkin akan meng- 
gunakan opsi tersebut. Jadilah Linux diha- 
pus lagi. 

Di tulisan ini, kita akan membahas ber- 
bagai cara untuk menyelesaikan permasalah- 
an yang kita hadapi, dengan membahas 
berbagai kemungkinan tempat mencari 


bantuan. Kita akan membahas pula bebe- 


mage ?>" 


i Dunia 





www.infolinux.web.id 


a width="1 
Peecho Std 


name 5 


sa tetes 








rapa masalah yang spesifik, misalnya terha- 


dap hardware. 

Beberapa pengguna di Internet cukup 
selektif dalam menjawab pertanyaan, se- 
hingga kita harus bertanya dengan lebih 
memperhatikan etika. 

Dan, terakhir, bagi kita yang ingin turut 
berkontribusi di dunia Linux dan Free/Open 
Source Software, kita juga akan membahas, 
bagaimana membantu pengguna lainnya. 


Selamat membaca! 


APLIKASI SEHARI-HARI 


Di bagian ini, kita akan membahas bagaima- 
na memecahkan masalah yang dihadapi 
ketika bekerja dengan aplikasi sehari-hari. 
Aplikasi yang dimaksud bisa berupa aplikasi 
kompleks seperti OpenOffice.org ataupun 
aplikasi lainnya, yang berjalan di GUI, text 
interface, ataupun command line interface. 


Manual program (man) 
Untuk program kebanyakan yang berjalan 


di Linux dan dunia open source, halaman 


www.infolinux.web.id 


manual bisa menjadi tempat pertama yang 
kita kunjungi ketika mengalami masalah 
dalam penggunaan, terutama jika program 
yang kita gunakan adalah program yang 
berjalan di text terminal ataupun command 
line interface. 
Halaman manual bisa diakses dengan 
perintah: 
man <perintah> 
Sebagai contoh adalah: 
man ls 
Apabila halaman manual tersedia, maka 
manual yang dimaksud akan ditampilkan. 
@ Di sebagian besar terminal, kita bisa 
menggunakan tombol panah dan page 
up/page down untuk melakukan navi- 
gasi. 
dilakukan 


menekan tombol / (pencarian ke depan) 


@ Pencarian bisa dengan 
ataupun ? (pencarian ke belakang), di- 
ikuti kata kunci yang ingin digunakan. 

@ Ketika selesai membaca halaman ma- 
nual, tekanlah tombol g untuk keluar 


dan kembali ke prompt. 


Sebuah halaman manual bisa mengan- 

dung beberapa bagian berikut: 

@ NAME: nama program atau fungsi, di- 
ikuti satu baris deskripsi 

@ SYNOPSIS: deskripsi cara penggunaan 
umum dan opsi command line yang 
diterima 

@ DESCRIPTION: deskripsi lebih lanjut 
tentang program atau fungsi. 





© | Linux HeadQuarters - Opera 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


Ë New tab EYlinux HeadQuarters x | 


WE > XF 8 http://www.linuxhg.com/ 


The Linux Information Headguarters! 
www.linuxhg.com 


Register 


Kernel Documentation 





PREA 
This ad zapped. 


H — Production Kernel = LinuxNews 
a 


e Current: 2.6.22, 08-Jul-2007 

e Download: source, patch 

e Size: 5.9 MB(bz2), 32.5 MB(txt) 
e Stats: 





Files Lines 
Added 1108Added 519591 
Changed7620 Changed592522 
Deleted 311 Deleted 266699 
e Patches: 
e 2.6.23-rc3-git2, 19-Aug-2007 
e 2.6.22.3, 15-Aug-2007 
e 2.6.22.3-rc1, 14-Aug-2007 
e Previous releases 





Earlier production kernel 


| Document: oB | Images: 0/0 | Total: 0B | Speed: ? 


Situs web LinuxHO.com. 


About Us 


e Adventures in Linux, Part L Aug 20 2007 

e Virgin America migrates to Red Hat Lim 
(2), Aug 18 2007 

e Debian GNU/Linux 4.0 Updated, 
Aug 18 2007 

e VMware 'uses a badly-hacked Linux 
kernel! - claim, Aug 18 2007 

e How many Linux desktop users are 


there?, Aug 18 2007 





More headlines... 3 


Headlines provided by: 





UTAMA 


@ OPTIONS: penjelasan opsi-opsi com- 
mand line yang diterima. 

@ ENVIRONMENT: daftar environment 
variable yang mempengaruhi cara kerja 
program, beserta penjelasannya. 

@ BUGS: bugs yang telah diketahui pada 
rilis tertentu. 

@ AUTHOR: deskripsi singkat developer 
program 

@ EXAMPLES: berbagai contoh penggu- 
naan. 

@ SEE ALSO: rujukan ke berbagai program 
atau fungsi lain yang berhubungan. 

@ EXIT STATUS: Penjelasan exit status 
program atau fungsi. 

@ FILES: daftar file yang berpengaruh ter- 

hadap kerja program, seperti file konfi- 

gurasi. 

COPYRIGHT: String copyright program. 

@ Bagian-bagian lainnya. 


Beberapa program datang dengan halam- 
an manual yang sangat lengkap. Alangkah 
baiknya apabila kita cukup telaten dalam 
membaca halaman manual tersebut, karena 
jawaban beberapa pertanyaan yang sering 
diajukan terkadang bisa ditemukan di dalam 


halaman manual. 


Pengelompokan manual 

Halaman manual sendiri dikelompokkan 
menjadi beberapa seksi (section): 

@ 1: manual untuk program umum, yang 


bisa dijalankan oleh user. 


K 


wr 
xl 60 


A 
— 


Isd Ia Google 


Subscribe 


Login 


Home Page 



















Linux | Asi 


| 
This ad zapped. 
Time: 0:01 Sending request to te100.kontera.com (192.168.0.1)... ly) 


INFOLINUX = 10/2007 29 


UTAMA 


© | The Linux Documentation Project - Opera x 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


H New tab f BLC ESE | 


wr 





Ce rr LL |B http://www.tidp.org/ 


? iz fel Goceda z] 60 








| 
Mirrors 
Non-Enalish info 
Translation effort 
Translated Guides 
Translated HOWTOs 
Printed books 
Main site 


FAQ HOWTOs: subject-specific help 
Manifesto / license 


History 


Volunteers 


latest updates | main index | browse by category 
Guides: longer, in-depth books 


Links 
OMF search 


lob Descriptions FAQs: Frequently Asked Questions 


Mailing lists 
LDP Weekly News 


ees NSS Linux Gazette: online magazine 


atest updates / main inde 


man pages: help on individual commands (20060810) 





aa = Announcements / Miscellaneous © 
Feedback 





Apparel 


Auth || cvs is fully restored 
LDP Author Guide 
Contribute / Help 
Resources 
Need Review 


read-write service is ready to use. 
Improved webarchive for our lists 


Situs web TLDP.org. 

@ 2: system call. 

@ 3: fungsi yang datang bersama pustaka. 
@ 4: manual untuk file-file spesial di 
sistem. 

5: penjelasan tentang format file. 

6: manual untuk game. 


7: berbagai konvensi dan lainnya. 


8: manual untuk program yang ber- 
hubungan dengan administrasi sistem, 
daemon, atau program yang dijalankan 
oleh root. 

@ 9: Manual untuk berbagai rutin di ker- 

nel. 
@ n: manual untuk keyword Tcl/Tk. 
@ Seksi nonstandar lainnya, tergantung 


sistem. 


Sebagai catatan tambahan, di berbagai 
sistem, beberapa seksi memiliki pula sub- 
seksi. 

Apabila terdapat beberapa program, 
fungsi atau lainnya yang memiliki nama 
yang sama, kita dapat membaca semua 
seksi yang tersedia dengan opsi -a, sebagai 
contoh: 

Mem -a printE 

Atau dengan menyebutkan langsung 

seksinya, sebagai contoh: 


man 3 prince 


Bagi yang senang mengoprek sistem 

Bagi pengguna Linux yang senang me- 
ngutak-atik sistem, seksi 4,5 dan 8 akan sa- 
ngat membantu. Sebagai contoh: 


30 10/2007 E INFOLINUX 








Purchase a Shirt and Donate to the LDP... 


8 July 2007 - Our CVS server is restored, http://cvs.tldp.org/ provides anonynymous access to CVS archive: 


18 June 2007 - LDP team is pleased to announce our listserver archives came back, in much improved version, 


@ Apabila kita ingin memodifikasi lang- 
sung file passwd, alangkah baiknya kalau 
kita membaca terlebih dahulu struktur 
dan aturan yang digunakan di dalam file 
tersebut, dengan memberikan perintah: 

man 5 passwd 

@ Bingung dengan file-file device dengan 
nama yang aneh seperti /dev/zero, /dev/ 
null,/dev/tty dan lainnya? Dapatkan 
penjelasan yang lengkap dengan mem- 
berikan perintah: 

man 4 zero 
man 4 null 
man 4 tty 

@ Untuk memahami berbagai program 
yang pastinya akan digunakan oleh ad- 
ministrator sistem, bacalah berbagai 
manual seksi 8 yang tersedia. Seperti: 

man 8 mkfs 


man Sidik 


Khusus untuk program GUI 

Saat ini, cukup banyak program GUI, ter- 
utama yang berjalan multiplatform, me- 
nyediakan manual atau dokumentasi yang 
bisa diakses langsung dari user interface 
program, umumnya dengan mengakses 
menu Help. 

Terkadang, program-program tersebut 
tidak datang bersama halaman manual 
yang bisa dibaca dengan program man. 
Walau demikian, esensinya sama saja: 
bacalah manual yang telah disertakan de- 
ngan baik. 


Catatan tambahan 

Lebih lanjut, berikut ini adalah beberapa 

informasi tambahan seputar halaman ma- 

nual: 

@ Untuk melihat cara penggunaan program 
man, berikanlah perintah man man. 

@ Halaman manual umumnya tersimpan 
di direktori /usr/share/man/ ataupun / 
usr/man, dengan seksi disimpan sebagai 
subdirektori. 

@ Format nama file manual adalah <prog- 
ram atau perintah».«seksi».gz. 

@ Sesuai ekstensi nama file, manual meru- 
pakan arsip terkompresi gzip: 

$ file /usr/man/manl/1ls.1.gz 
/usr/man/man1/1s.1.gz: gzip 
compressed data, was ls.1, from 
Unix, laste modified: Sum Jun 25 


08:59:20 2006, max compression 


Dengan banyak membaca halaman 
manual untuk berbagai hal yang tidak kita 
mengerti, niscaya kita akan lebih akrab de- 
ngan Linux. Banyak sekali informasi yang 


tersimpan di halaman manual. 


Manual program (info) 
Cukup banyak pula program yang datang 
bersama manual dengan format info, yang 
bisa dibaca dengan program info. 
Untuk membaca halaman info suatu 
program, berikanlah perintah: 
LaO =<perintah= 
atau 
info <paket> 
Apabila halaman info tersedia, maka 
info yang dimaksud akan ditampilkan. 

@ Gunakan tombol panah dan juga page 
up/page down untuk melakukan navi- 
gasi. 

@ Halaman info mirip dengan halaman 
HTML, dimana terdapat link ke halam- 
an lainnya. Link dikenali dengan adanya 
sebuah karakter * di depan teks link. 
Untuk menuju ke halaman yang dirujuk 
oleh suatu link, pastikan kursor Anda 
berada di dalam kata atau teks link, dan 
tekanlah ENTER. 

@ Pencarian bisa dilakukan 


menekan tombol / diikuti kata kunci 


dengan 


yang ingin digunakan. 

@ Untuk kembali ke level di atasnya, tekan- 
lah u. 

@ Untuk menuju halaman berikut, tekan- 


lah a, 


www.infolinux.web.id 


@ Untuk menuju halaman sebelumnya, 
tekanlah p. 

@ Apabila menu tersedia, tekanlah m un- 
tuk mengakses menu. Akses/pencatian 
menu bisa dilakukan secara autocom- 
plete. 

@ Ketika selesai membaca halaman manu- 
al, tekanlah tombol g untuk keluar dan 
kembali ke prompt. 


Berikut ini adalah beberapa informasi 
tambahan seputar halaman info: 

@ Untuk melihat cara penggunaan program 
info, berikanlah perintah info info. 

@ Halaman info umumnya tersimpan di 
direktori /usr/share/info/ ataupun /usr/ 
info. 

@ Format nama file info adalah «program 
atau_perintah>.<infol-<sub>]>.gz. 

@ Sesuai ekstensi nama file, info merupa- 
kan arsip terkompresi gzip: 

$ mle /uss/anto/ lie inio. Gz 
fase /anto/libeinto az. Ga 
compressed data, was libc.info, 
from Unix, last modified: Thu Sep 


14 14:27:41 2006, max compression 


Dokumentasi bersama paket 
source code 

Suatu program sudah tergolong sangat 
bagus apabila dilengkapi dengan halaman 
manual, baik dalam format man ataupun 
info. Paling tidak, developer-nya tergolong 
“rajin” atau memiliki tim yang cukup untuk 
bekerja pada dokumentasi. 

Namun, tak jarang developer hanya 
menuliskan dokumentasi secara singkat, di 
dalam format teks biasa, dan didistribusikan 
bersama source code. Pembuat distribusi 
umumnya turut mendistribusikan file-file 
dokumentasi tersebut, dan menyimpannya 
di direktori /usr/doc/<nama_paket>, /usr/ 
share/doc/<nama_paket> dan lokasi sejenis 


@ TODO: berbagai tugas yang perlu diker- 
jakan. 

@ THANKS: ucapan terimakasih. 

@ Dan lainnya. 


Bicara soal dokumentasi, program yang 
baik harusnya melengkapi dirinya dengan 
dokumentasi yang bisa diakses oleh user, 
baik melalui interface program, halaman 
manual atau halaman info, serta dokumen- 


tasi yang disertakan bersama source code. 


Dokumentasi dari website/wiki 

Beberapa program hanya menyediakan do- 
kumentasi di website atau halaman wiki. 
Barangkali agar dokumentasi selalu ter- 
update dengan baik. Apabila program yang 
Anda gunakan melakukan hal demikian, ak- 
seslah selalu halaman web atau wiki untuk 
mendapatkan dokumentasi penggunaan 


dan informasi terkait lainnya. 


Forum 

Apabila suatu proyek menyediakan forum 
tanya jawab di mana semua pengguna be- 
bas mendaftar, maka ini adalah salah satu 
tempat bertanya apabila permasalahan 
Anda tidak bisa diselesaikan dengan mem- 
baca berbagai dokumentasi yang telah 
disediakan. 

Hanya, pastikan Anda masuk ke topik 
pembahasan yang benar dan jangan melaku- 
kan posting ke beberapa topik sekaligus, un- 
tuk permasalahan yang sama. 


© | Welcome to JustLinux: Wanna learn Linux? -Opera 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


Č) New tab jeng 





JustLinu... x | 


qe > Z A æ http://wwwjustlinux.com/ 


om | IT | Developer News | Small Business | Personal Tech | Events | Jobs | Partners | Solutions | Shop | Login | Register 


UTAMA 


Bacalah juga pembahasan tentang ber- 
tanya dengan etika, agar anggota forum lain 
dapat membantu dengan sebaik mungkin. 


Mailing list 
Sebagian besar proyek juga menyediakan 
sarana mailing list selain dokumentasi 
program. Pastikan kita mendaftar dan ber- 
langganan ke mailing list yang benar. Suatu 
proyek umumnya menyediakan mailing list 
untuk: 

@ Developer/development: dikhususkan 
untuk berbincang tentang pengem- 
bangan proyek dan hal lainnya yang 
terkait. 

@ Release: biasanya merupakan announce- 
ment untuk rilis baru. 

@ User: tempat berbincang untuk para 
pengguna. 


Pastikan kita mengirim pesan ke mail- 
ing list yang benar. Apabila masalah yang 
dihadapi adalah masalah penggunaan, 
kirimlah pesan ke mailing list untuk peng- 
gunaan. 

Bacalah juga pembahasan tentang ber- 
tanya dengan etika, agar anggota milis lain 
dapat membantu dengan sebaik mungkin. 


IRC 


Cukup banyak pula proyek menyediakan 
sarana IRC chat untuk saling membantu 
secara realtime. Sebagian besar proyek me- 
nyediakan hanya satu channel dan beberapa 





Bil) Google 








JA JUSTLINUX. 


Search All Site NGK kal 


WORKS WELL WITH OTHERS. 
JBoss Application Platform 
on Dell servers. » Learn more. LI 


Mon, 20-Aug-2007 09:13:58 GMT 


internet.com 


Forum: Registered Users: 71168, Online: 169 











lainnya. GW ED GW GW GG aw cy én Ga 
Di dalam direktori tersebut, umumnya Welcome to JustLinux! 
1 j Help File 
terdapat satu atau beberapa file: We invite you to peruse the huge online forum, where you can get your j a en 
; : questions answered in a helpful manner from users who have been in your LTOUDIOS NOOTNG 
@ README: penjelasan UMUR program. shoes before! Also, be sure to browse our collection of Help Files, our unique Webservers 
Apabila develop er menganut aliran “satu method of documentation that provides answers in a simple, direct format! Distribution 
f : Specific 
file saja”, maka di dalam file ini akan Sera Security 
d 1 ick Latest Threads: Software 
terdapat pula cara penggunaan singkat, Topic By Replies Updated More 
. 7 F 2 Lam 55years old.i still have a good shape my skin ilk? moonsoon17 0 8/20 12:54 AM 
cara instalasi, OPS1 command line yang jam 55years old,i still have a good shape ? moonsoonl7 0 8/20 12:53 AM TT 
e” Monitor Resolution on Linus HughA 2 8/2012:12AM Gak pera MUN 
diterima dan lainnya. Retriving a particular line akshayjohari 0 8/19 10:59 PM 
P F Apt-get installation problem Surt 6 8/19 8:46 PM This ad zapped. 
@ INSTALL: cara instalasi. si 
| | NEWS: berita perkembangan program. USR + External Hard Drive Failure landrum 3 8/19 3:54 PM ma 
@ COPYING: lisensi. Situs web JustLinux.com. 


www.infolinux.web.id INFOLINUX = 10/2007 31 


UTAMA 


D | HowtoForge - Linux Howtos and Tutorials | Howtos about Linux and Open Source - Opera x 


32 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


TI) New tab (OEC 





aa 


“eS > kr DA |O http1/www.homtoforge.com/ 


PIN secs “Join 


Howtos 


Mini-Howtos 


2 lel [C soogie 


Login Contribute Subscribe 


Forums News Search Contribute Membership 












Navigation 
=] Howtos 
=) Linux 
=| CentOS 
“| Debian 
«| Fedora 
*)] Kernel 
«| Mandriva 


g Submitted by falko on Sun, 2007-08-19 18:43 Debian 
= PCLinuxOS 


Build Your Own Video Community With Lighttpd And FlowPlayer (Debian Etch) 


HowtoForge provides user-friendly Linux tutorials about almost every topic. 


If you've written a Linux tutorial that you'd like to share, you can contribute it. If you'd like to discuss Linux-related abaan ah you 
can use our forum. If you have questions, please contact us by email: info [at] howtoforge [dot] com or use our 





This ad zapped. 
| Remove Ads | 


emove 


This ad am 


Build Your Own Video Community With Lighttpd And FlowPlayer (Debian Etch) 


=) SuSE 


diggs This article shows how you can build your own video community using lighttpd with its 

mod flv streaming module (for streaming . flv videos, the format used by most major video 
communities such as YouTube) and its mod_secdownload module (for preventing hotlinking of the 
videos). | will use FlowPlayer as the video player, a free Flash video player with support for 
lighttpd's mod_flv_streaming module. | will also show how you can encode videos 

(.mp4 .mov .mpg .3gp .mpeg .wmv .avi) to the FLV format supported by Adobe Flash. 


"| Ubuntu 
digg it 
«| Apache 
«| Backup 
«| Control Panels 
=] DNS Read more... 





«| Desktop 

=] Email 
"| Anti-Spam/Virus 
"| Postfix 


"| Procmail 
Submitted by NUNZ on Fri, 2007-08-17 14:23. :: Ubuntu 





Situs web HowtoForge.com. 
lainnya memisahkan channel untuk deve- 
loper/development dan penggunaan. Pas- 
tikan kita masuk ke channel yang benar, 
bertanya sepantasnya, cukup sabar untuk 
menunggu dan tidak melakukan posting ke 
channel lain proyek tersebut untuk masalah 
yang sama. 

Bacalah juga pembahasan tentang ber- 
tanya dengan etika, agar anggota chat- 
room lain dapat membantu dengan sebaik 


mungkin. 


Bantuan tetangga 

Terkadang, bertanya kepada tetangga atau 
rekan kita adalah salah satu cara yang cukup 
ampuh ketika kita mengalami permasalah- 
an. Tentunya, kita harus cukup mengerti 
untuk tidak terlalu merepotkan rekan kita 
tersebut. 


BERTANYA DENGAN ETIKA 


Ketika kita menjadi anggota komunitas 
free/open source software, kita memasuki 
komunitas global dengan berbagai budaya 
yang berbeda-beda, yang harus kita hor- 
mati. 

Di dunia free/open source, tidak ada 
kewajiban bagi seseorang untuk membantu 
pengguna lainnya. Oleh karena itu, ketika 
seseorang bersedia membantu, hal tersebut 
haruslah dihargai. Jangan sampai kesem- 
patan yang ada jadinya kita punakan untuk 
bertanya dengan memaksakan budaya yang 


mungkin kurang berkenan. 


10/2007 FT INFOLINUX 


= print: this | all page(s) | login or register to post comments IB view as pdf cik b | kd | ba | v | Eu 





Down 
load 


How To Configure Apt Sources.List - For Complete Newbies 


Karena tidak mungkin bagi kita untuk 
memahami semua budaya yang ada, maka 
setidaknya, kita memperhatikan beberapa 
etika, yang menunjukkan kita menghargai 


orang lain. 


Usaha dulu, sebelum bertanya 
Baca dulu dokumentasi yang ada, sebelum 
bertanya. Coba-cobalah terlebih dahulu, 
sebelum merepotkan orang lain. Orang lain 
atau forum dimana tempat kita bertanya, 
tentunya juga akan menghargai kita kalau 
kita telah melakukan sesuatu sebelum ber- 
tanya. 

Akan terasa sangat menjengkelkan ka- 
lau suatu permasalahan sebenarnya bisa 
diselesaikan kalau kita mau melongok ke 
dokumentasi program barang satu atau dua 
paragraf. 

Oleh karena itu, beberapa forum atau 
IRC channel mensyaratkan kita untuk 
RTFM (read the f*** manual atau read the 
fine manual) first. 

Jangan lupakan tindakan nyata setelah 
membaca manual. Apabila di dalam manual 
menyebutkan kita harus melakukan tindak- 
an A, B, atau C, maka lakukanlah. Jangan 
lupa kita hanya membaca dan tidak mau 
melakukan apa yang telah diinstruksikan. 


Jelaskan dengan baik 

Tidak ada seorang pun yang bisa membantu 
kalau kita tidak bisa mendeskripsikan per- 
masalahan yang kita hadapi dengan baik. 


Ketika kita mengalami masalah, kita 
perlu menjelaskan apa yang terjadi dengan 
detil atau sebaik mungkin. Dan, kalau perlu, 
berikan pula kronologis kejadian, atau hal 
apa yang telah dilakukan sampai masalah 
tersebut muncul, atau kondisi sistem di 
mana permasalahan tersebut terjadi (con- 
toh: kernel, versi compiler, versi pustaka, 
versi distro, dan lainnya). Tentu saja, kita 
cukup memberikan informasi sesuai kon- 
teks permasalahan. 

Berikan informasi dengan singkat dan 
jelas, tanpa bertele-tele. Dan, ketika bekerja 
dengan e-mail, jangan lupa berikan subjek 
yang deskriptif. Minta bantuan! misalnya, 
sangatlah tidak deskriptif. 


Gunakan bahasa yang sesuai 

Kalau kita berbicara di forum internasional, 

gunakanlah bahasa Inggris. Kalau kita berbi- 

cara di forum lokal, gunakanlah bahasa yang 
bisa dimengerti. Jangan gunakan bahasa In- 
donesia di forum internasional dan jangan 
gunakan bahasa Inggris di forum berbahasa 

Indonesia. 

Apabila bahasa menjadi kendala, kita 
boleh menuliskan/menyampaikan di awal 
bahwa bahasa yang kita pergunakan mung- 
kin kurang sesuai atau mungkin mengaki- 
batkan seseorang salah mengerti. 

Orang lain tentunya akan mencoba me- 
mahami apa yang sedang kita coba utara- 
kan. 

Catatan tambahan: 

@ Ketika mengetikkan pertanyaan, gu- 
nakan huruf yang bersesuaian. Huruf 
BESAR terkadang diartikan sebagai ber- 
teriak. Lebih aman, gunakan huruf yang 
sepantasnya. 

@ Jangan menggunakan singkatan yang ti- 
dak perlu, apalagi yang hanya dimengerti 
oleh sebagian kecil komunitas. 


Pahami, sebelum merespon 
kembali 

Ketika seseorang memberikan jawaban, 
kita perlu memahami terlebih dahulu. Ka- 
lau perlu, bacalah dua kali, atau, cobalah 
pahami maksud yang tersirat, apabila tidak 
tersurat dengan baik. 

Jangan sampai seseorang meminta kita 
membaca kembali hanya karena kita me- 
ngulangi pertanyaan atau mempertanyakan 
apa yang telah dijawab di respon sebelum- 
nya. 


www.infolinux.web.id 


Terkadang, kita mungkin terburu-buru 
dan merasa sangat terdesak dengan masalah 
yang dihadapi. Tapi, terkadang, dengan me- 
mahami jawaban yang telah diberikan, kita 
bisa lebih mudah mendapatkan solusi. 


Ucapkan terimakasih 

Sebuah ucapan terimakasih yang tulus ten- 
tunya perlu kita berikan. Jangan diam-diam 
saja ketika masalah sudah terpecahkan. 


Hargai siapapun 

Ketika berada di forum publik, kita perlu 
menghargai siapapun, apalagi kalau se- 
seorang tersebut telah beritikad baik mem- 
bantu kita. Mereka yang telah membantu 
tersebut pastinya telah meluangkan waktu, 
pikiran dan bandwidth. Oleh karena itu, kita 
berterimakasih. 

Jangan sampai kita hanya menghargai 
jawaban yang diberikan oleh project leader/ 
core team. Jangan pula kita hanya berbaik- 
baik ke project leader/core team. Karena, 
siapapun dia, sekali lagi, telah berusaha 
membantu. 

Terkadang, walaupun masih baru, se- 
seorang sangat berniat membantu. Solusi 
yang diberikan mungkin kurang tepat, apa- 
lagi jika terdapat kendala bahasa. Ucapkan 
terimakasih dengan tulus dan sampaikan 
dengan sopan bahwa solusi yang diberikan 
tidak bisa diterapkan pada kondisi yang 
ada. 


Jangan kontak tanpa izin 
Sebaiknya, kita tidak melakukan kontak 
langsung ke seseorang kalau seseorang 
itu tidak menyebutkan secara eksplisit 
kesediaannya. Ini berlaku di semua fo- 
rum publik, termasuk forum di web, IRC, 
email/mailing list, dan lain sebagainya. 
Gunakanlah sarana publik. Post-nya per- 
tanyaan ke chatroom (bukan langsung ke 
nick tertentu), atau postlah pertanyaan 
ke mailing list (bukan langsung ke e-mail 
tertentu), dan lainnya. 

Beberapa orang “membenci” perilaku 
dimana seseorang dengan begitu saja mem- 
buat private message. Apabila Anda memang 
harus melakukan kontak langsung, selama 
memungkinkan, minta izinlah terlebih da- 
hulu. 

Dan, kita tidak sepatutnya pula membe- 
berkan informasi seseorang ke orang lain, 


seperti alamat e-mail, atau, nomor telepon 


www.infolinux.web.id 


seluler dan lain sebagainya. Bagaimanapun, 
privasi seseorang harus dihargai. 


Hematlah bandwidth 


Kondisi bandwidth yang digunakan oleh 
anggota forum/milis/IRC chat tidaklah 
sama. 

@ Jangan langsung mengirimkan attach- 
ment (mailing list), atau mem-post ba- 
nyak baris langsung (di chatroom). Ba- 
calah peraturan terlebih dahulu dengan 
seksama. 

@ Hapuslah pesan yang tidak perlu dan 
biasakanlah untuk posting dengan 
rapi. 

@ Apabila memungkinkan, kirimlah pesan 
dalam format teks, jangan HTML (apa- 
lagi dengan gambar). 

@ Ketika berada di forum web, gunakanlah 
gambar seperlunya. 


Hindari tugas kuliah 
Jangan meminta siapapun untuk memban- 


tu mengerjakan tugas kuliah. 


MASALAH-MASALAH KHUSUS 


Di bagian ini, kita akan membahas beberapa 
masalah yang umum ditemukan di dunia 
Linux, beserta beberapa trik pencegahan 
agar tidak perlu terjadi masalah. 


Hardware 
Sampai tulisan ini dibuat, di mana Linux 


hampir berumur 16 tahun, masih belum 


UTAMA 


banyak perusahaan yang memaketkan dri- 
ver produk hardware-nya untuk Linux, 
seperti yang ditemukan di Windows. Ka- 
laupun disertakan, tidak banyak pula yang 
membahas detail cara instalasi driver. 


Cari tahu sebelum membeli 

Alangkah baiknya kalau kita mencari tahu 

hardware yang didukung oleh Linux sebe- 

lum melakukan pembelian. Beberapa trik, 

di antaranya: 

@ Apabila hardware tersebut bisa dike- 
nali langsung, seperti tipe printer, cari 
lah di berbagai search engine tentang 
dukungan Linux atau subsistem ter- 
kait akan hardware tersebut. Untuk 
printer, kita bisa pula membacanya 
di http://www.linux-foundation.org/en/ 
OpenPrinting. 

@ Apabila hardware tersebut memiliki 
merk generic atau merupakan OEM 
produk tertentu, kita bisa mencari tahu 
chipset produknya. Untuk device USB, 
salah satu cara yang bisa dilakukan 
adalah dengan membawa notebook ke 
toko, menancapkan perangkat, serta 
memberikan perintah berikut untuk 
mengetahui informasi hardware: 

# /sbin/lsusb 


O | Linux Kernel Newbies - Linux Kernel Newbies - Opera x 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


H New tab [ATGE | 


WE > pr SF (BI http://kernelnewbies.org/ 


AS Linux Kernel Newbies 


Kernel Hacking 
Kernel Newbies Frontpage 
Kernel Hacking 
Kernel Glossary 
Kernel Documentation 
Found a Bug? 
Upstream Merge Guide 
FAQ 


Projects 
Kernel Changelog 
Kernel Janitors 
Kernel Mentors 


Linux Kernel Hacking 


Community 
Why a community? 
Regional Kernelnewbies 
Personal Pages 


Upcoming Events Linux Kernel Changelog 


References 
Mailing Lists 
Related Sites 


Programming Links Kernel Glossary 


Linux Kernel Newbies 


Kernelnewbies are a community of people that improve or update their Kernels and of aspiring Linux kernel 
developers and more experienced developers willing to share their knowledge. We help each other learn how the 
Linux kernel works and occasionally discuss other operating system kernels. 


Kernelnewbies can be found on the MailingList, on IRC (irc.oftc.net #kernelnewbies) and on this wiki. 


Want to become a kernel developer? Need to figure out how a certain kernel subsystem works? 


Chances are the Linux Kernel Hacking section has the information you need, or the tips and tricks through which you 
can discover the nitty gritty details yourself.: 


Bus 4 Device 2: ID 1582:6003 
Bus 4 Device 1: ID 0000:0000 
Bus 3 Device 1: ID 0000:0000 
Bus 2 Device 1: ID 0000:0000 
Bus 1 Device 1: ID 0000:0000 
ur 
BG soogle x) 60 





Immutable Page Info Attachments [More Actions: (xi 





A human readable changelog for the Linux kernel can be found on the LinuxChanges page. 


Wiki Confused by kernel terminology? Look at our KernelGlossary... 


Recent Changes 
Navigation Menu 
Site Statistics 
Tips for Editors 
Find Page 

Help Contents 


Hosted by Wikiwall Documentation 


Situs web KernelNewbies.org. 


Frequently Asked Questions 


Common questions and answers about kernel development can be found in our FAQ. 








INFOLINUX = 10/2007 33 


UTAMA 


34 


@ Vendor ID dan product ID USB device 
bisa kita ketahui. Terkadang, nama 
produk/vendor ikut pula ditampilkan. 
Kombinasikan fungsi hardware yang 
sedang Anda coba beserta chipset-nya, 
kemudian carilah di Internet untuk du- 
kungan Linux. 

@ Akan lebih baik lagi kalau dalam meng- 
uji, kita mempergunakan distro yang 
dilengkapi dengan kemampuan yang 
baik dalam mendeteksi hardware. Ja- 
ngan-jangan, begitu ditancapkan, hard- 
ware tersebut bisa langsung bekerja. 


Informasi penting sebelum bertanya 

Sebelum mengajukan pertanyaan, beberapa 
informasi seputar hardware berikut ini 
mungkin bisa membantu: 

@ Output dari lsusb (apabila menggunakan 
USB) atau Ispci (apabila menggunakan 
PCT). 

Output dari dmesg. 


@ Output dari program pendeteksi hard- 
ware, seperti hwinfo. 


Jangan khawatir soal kernel 

Saat ini, hampir semua distro modern 
datang dengan dukungan modul sehingga 
rekompilasi kernel yang memakan waktu 
dan relatif berisiko tidak diperlukan lagi. 
Pastikan Anda telah menginstal paket soft- 
ware development dan kernel source terkon- 
figur dengan baik. Begitu Anda mendapat- 


kan driver dalam bentuk source code modul 


O | Linux Knowledge Base and Tutorial - Opera 





File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 
H New tab 







"Linux Knowledge Ba... X | 


HOLD, B httpwww.inux-tutorialinfo/ 


THE 
KNOX 
TUTORIAL 


"The place where you learn linux" 


cou 


Tutorial Menu 


Linux Tutorial Home 


Table of Contents "The place where you learn Linux" 


Looking for an in-depth and easy-to- 
understand introduction to Linux? Then 
look no further! 

We don't just show you how to execute a 
handful of commands and use a few 
utilities. The Linux Tutorial goes beyond 
the basics, providing you with the 


Linux Topics 
Test Your 


Knowledge 


of your Linux system. 


Jump right in by clicking here. 


Donations 


Advertising 
Your Account 


Ubuntu getting Xorg.conf GUI 





Situs web linux-tutorial.info. 


10/2007 = INFOLINUX 


Home | Submit News | Your Account 


Welcome to the 
Linux Knowledge Base and Tutorial 


knowledge necessary to get the most out 


10 Most Recent News Stories 10 Most Recent Forum Threads 


Dehian Linux A N Gets an llndata Onan iun the camnuter Then 





kernel, bacalah instruksi yang (harusnya) 


tersedia, dan tak lama kemudian, hardware 


Anda bisa bekerja. 


Software 


Di bagian ini, kita akan membahas beberapa 


trik agar kita tidak mengalami masalah de- 

ngan software di Linux. 

@ Gunakan selalu software yang dipaket- 
kan khusus untuk distribusi Linux yang 
Anda gunakan. Gunakanlah juga paket 
untuk versi distribusi yang sesuai. Ja- 
ngan pernah menggunakan paket untuk 
distro lain, atau paket untuk versi lain 
distribusi Anda. Khusus pengguna Debi- 
an, jangan pernah mencampuraduk- 
kan stable dengan testing atau unstable. 
Patuhilah aturan penanganan software 
distribusi yang Anda gunakan. 

@ Jangan pernah melakukan instalasi de- 
ngan dependency yang tidak te-resolve. Di 
Linux, kita menghindari sebisa mungkin 
redundansi pustaka. Pastikan, semua 
dependency terpenuhi dengan baik. Hal 
ini secara otomatis akan terjadi, apabila 
point sebelumnya dilakukan. 

@ Lakukanlah update secara teratur ke re- 
pository distro. 

@ Apabila kompilasi sendiri dilakukan, 
jangan campur aduk kan prefix instalasi 
dengan prefix instalasi paket distro. 











Dalam kondisi normal, seorang pengguna 
K 
Gr 
2 |x) IG) Google xl 60 
August 20,2007 | 
Show your 
Support for the 
Linux Tutorial 
+ Want an in-depth introduction to Linux? 
Then check out hundreds of articles inthe Purchase one of the 
tutorial. products from our 
+ Need answers to specific questions? new online shop. 
Then check out our forums. For each product 
+ Not sure what a particular term means? you purchase, the 
Then check out the glossary. Linux Tutorial gets a 
+ Want to make sure you learned portion of the 
everything? Then test yourself with more proceeds to help 
than 600 questions in our online quiz. keep us going. 
For details on all of the features, check out 
the FAQ. 
Nickname 
Password 
- Security Code 
A few frustrations... Se 
TSF re: | xl 





tidaklah perlu melakukan kompilasi kernel 
sendiri. Cukup gunakan saja kernel yang 
datang bersama distribusi dan lakukanlah 
update secara terakhir ke repository distro. 

Apabila kompilasi kernel tetap ingin di- 
lakukan, pastikan Anda mempertahankan 
entri kernel aktif di menu boot loader untuk 
berjaga-jaga, kalau kernel baru tidak berja- 
lan sempurna. 


SOFTWARE DEVELOPMENT 


Dunia Linux dan free/open souce software 
sangatlah memanjakan para developer. Ba- 
nyak sekali pustaka dan compiler/interpreter 
yang tersedia bebas digunakan. 


Halaman manual 

Apabila Anda menggunakan C atau Tcl/Tk, 
seperti telah disebutkan sebelumnya, ber- 
bagai halaman manual bahkan telah terse- 
dia. Cukup baca saja manual seksi 3 untuk 
fungsi dari berbagai pustaka, atau bacalah 
manual seksi 2 apabila Anda membutuhkan 
manual untuk system call. 

Sebagai contoh, untuk mengetahui argu- 
men yang diterima oleh fungsi popen() mi- 
salnya, Anda cukup memberikan perintah 
berikut ini di shell: 

man 3 popen 

Dan, semua informasi yang ingin diketa- 
hui tentang fungsi tersebut akan tampil di 
halaman manual. 

Begitu juga kalau Anda ingin mengeta- 
hui informasi tentang system call select(). 
Cukup berikan saja perintah berikut ini: 

man 2 select 
bahkan 


dilengkapi dengan contoh penggunaan. 


Beberapa halaman manual 


Jadi, selama kita rajin membaca, informasi 
pun akan kita dapatkan. Pastikan kita sudah 
membaca dengan baik sebelum mengajukan 
pertanyaan. 


Halaman info 
Jadi, Anda mendapatkan tugas untuk 
bekerja dengan alokasi memory di Linux? 
Baca saja halaman info untuk libc dengan 
perintah berikut: 
imee Lale 

Dan carilah bagian Memory -> Memory 
Allocation 

Kurang apa lagi? Dan, ini bukan untuk 
libc saja, melainkan banyak sekali halaman 
info yang sangat berguna untuk kita pela- 
jari. 


www.infolinux.web.id 





O | The Linux Home Page at Linux Online - Opera 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


6 New tab (SME mE a 





| 


JK NR Xz a http://www.linux.org/ 


Subscribe 
Register Linux is a free Unix-type operating system 
originally created by Linus Torvalds with the 
assistance of developers around the world. 
Developed under the GNU General Public License , 
the source code for Linux is freely available to 
everyone. Click on the link below to find out more 
about the operating system that is causing a 
revolution in the world of computers. morf> 


Login 


Applications 
Documentation 


Distributions Linux in the News 
For coverage of the SCO vs. IBM case, consult our 


Download SCO section 





General Info 


. . r 
Book Store Adventures in Linux, Part L Aug 20 2007 


* Virgin America migrates to Red Hat Linux 
(2), Aug 18 2007 


* Debian GNU/Linux 4.0 Updated, aug 18 2007 

* VMware ‘uses a badly-hacked Linux 
kernel' - claim, Aug 18 2007 

“ How many Linux desktop users are 
there?, Aug 18 2007 

# Whither SCO? Aug 18 2007 


“ Etch-based MEPIS 7.0 beta [SOs arrive, 


Aug 18 2007 
* GNOME Project Is 10 Years Old 


kana AN ANAN 


0/0 


Courses 


News 





People 
Hardware 


Vendors 







Images: Speed: ? 


Situs web Linux.org. 


Berbagai contoh 

@ Cukup banyak pustaka yang datang de- 
ngan contoh penggunaan. Pastikan kita 
membaca sebelum mengajukan perta- 
nyaan 

Apabila kita mempelajari program ter- 
tentu, bacalah baik-baik source code 
program tersebut dan dokumentasi yang 
disertakan (apabila ada), sebelum mere- 
potkan developer program tersebut di 
mailing list. 

Dunia Linux dan free/open source soft- 
ware adalah dunia terbuka. Tidak ada 
yang rahasia. Bukankah kernel Linux 
juga bebas dipelajari? 


MARI MEMBANTU YANG 
LAIN 


Komunitas Linux dan free/open source 
software tidak akan semaju saat ini kalau ti- 
dak ada saling membantu di antara sesama 
komunitas. Untuk membantu, kita tidak 
harus menjadi hacker terlebih dahulu. Beri- 
kut ini adalah beberapa contoh kontribusi 
yang bisa diberikan ke komunitas: 

@ Turut mengembangkan program yang 
sudah ada. Banyak sekali proyek yang 
butuh bantuan. Kalau kita mampu dan 
punya waktu luang, kenapa tidak mem- 
bantu? Toh, kontribusi sekecil apapun, 
kalau dilakukan banyak orang, bukankah 
akan menjadi banyak? 

@ Membuat dokumentasi. Terutama do- 


www.infolinux.web.id 





















K 


Gr 
xl 60 


7 x E Google 
























Advertisement 


This ad zapped. 


—— Lin 101 
Are you thinking about switching to Linux and want 
to learn how to use it? Have you been using Linux 
for some time and want to learn even more? Then 
Linux Online's classroom can help! Three courses - 
one for beginners, another for intermediate level 
users and an advanced level course - are available 
to our visitors free of charge. What's stopping you 
from learning more about Linux? morf> 


— Make a Donation 


Linux Online is a community supported A EF 
web site. We need the help of ai 
visitors, like you, to pay the day to [47 $ |- 
day costs of operating this site. 

This is your opportunity to support the Linux 
community by making a donation to the most 
popular Linux resource on the net! We have a 
number of exciting gifts for specific amounts but 
any donation is graciously accepted! You can use 
PayPal, Visa, Mastercard, Amex, Discover or 
regular mail to help us build the most 
comprehensive Linux resource available! morf> 


Time: 0:03 Sending request to te100.kontera.com (192.168.0.1)... iy) 








kumentasi penggunaan. Mari jadikan 
dokumentasi yang ada saat ini lebih 
berkembang dan lebih baik lagi. 
Menjadi penguji. 

Membuat artwork. 

Membantu pengguna lain. Kalau dulu 


kita pernah banyak dibantu, sekarang 


giliran kita membantu pengguna lain. 


Menyediakan layanan infrastruktur. 


UTAMA 


Menerjemahkan ke bahasa lokal. 
Packager. Bantulah memaketkan ber- 
bagai program untuk berbagai distri- 
busi. 

Menyumbangkan uang, hardware, atau 
software. 


BEBERAPA WEBSITE 
MENARIK 


Berikut ini adalah beberapa website yang 
menarik, dimana kita bisa mendapatkan 
berbagai informasi tentang Linux: 

@ http://www.linuxhg.com, the Linux infor- 
mation headquarters. 
http://www.tldp.org/, The Linux Docu- 
mentation Project. 

www.justlinux.com 
http://www.howtoforge.com/. 
http://kernelnewbies.org/, Linux Kernel 
Newbie. 

http://www.linux-tutorial.info/ 
www.linux.org, Linux Online. 


www.kernel.org. 


Beberapa yang disebutkan tersebut 
hanyalah sebagian kecil dari website-web- 
site yang tersedia. Jadi, jangan lupakan juga 
search engine favorit Anda. 

Sampai di sini dulu pembahasan kita. 
Kalau kita belum mengerti, mari sama-sama 


terus belajar dan mencari tahu. Kalau sudah 


@ Membantu mempromosikan software | mengerti, mari kita bantu juga pengguna lain. 
yang Anda gunakan. Demikian, kita bisa maju sama-sama. 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 
C new tab SS Kemel Are Xx) a 
<< © = bp Z Pd A http://kernel.org/ 82 lv IG Google E 7 Xx 60 





@ 
© 


> The Linux Kernel Archives 


2 
& 


A 





Welcome to the Linux Kernel Archives. This is the primary site for the Linux kernel source, but it has much more than 
just Linux kernels. 





http://www.kernel.org/pub/ 
FTP ftp://ftp.kernel.org/pub/ 
RSYNC rsync://rsync.kernel.org/pub/ 





http://www.eu.kernel.org/pub/ 
ftp://ftp.eu.kernel.org/pub/ 
RSYNC _rsync://rsync.eu.kernel.org/pub/ 





FTP 





The latest stable version of the Linux kernel is: 2.6.22.3 2007-08-15 18:25 UTC F V VI C Changelog 

The latest prepatch for the stable Linux kernel tree is: 2.6.23-rc3 2007-08-13 04:41 UTC B V VI C Changelog 

The latest snapshot for the stable Linux kernel tree is: 2.6.23-rc3-git2 2007-08-1907:01UTC BV C 

The latest 2.4 version of the Linux kernel is: 2.4.35.1 2007-08-15 08:34UTC F V C Changelog 

The latest 2.2 version of the Linux kernel is: 2.2.26 2004-02-25 00:28 UTC F V Changelog 

The latest prepatch for the 2.2 Linux kernel tree is: 2.2.27-rc2 2005-01-12 23:55UTC BVVI Changelog 

The latest -mm patch to the stable Linux kernels is: 2.6.23-rc2-mm2 2007-08-10 05:24 UTC BV Changelog iz 
peny ise 


Situs web kernel.org. 





INFOLINUX = 10/2007 35 


BISNIS 





36 





Linux di Badan Tenaga 
Nuklir Nasional 


idak hanya kantor kementerian dan pemerintah daerah 


yang telah dan sedang migrasi ke open source. Di BATAN, 


lembaga yang diharapkan mampu mempersiapkan PLTN, 


gerakan open source juga berjalan agresif. Akan ada lebih 


dari seribu komputer di BATAN yang menggunakan Linux dan 


aplikasi free/open source lainnya. 


BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) 
sebagai lembaga pemerintah di bawah 
koordinasi Kementerian Negara Riset dan 
Teknologi pada 10 Agustus 2007 yang 
bertepatan dengan hari Kebangkitan Tekno- 
logi 2007 telah mendeklarasikan penggunaan 
software legal berbasis open source. 

Sebagai bagian dari pemerintah, Bidang 
SJK PPIN (Sistem dan Jaringan Komputer 
Pusat Pengembangan Informatika Nuklir) 
BATAN harus ikut juga mensukseskan prog- 
ram pemerintah IGOS. Sumber daya manusia 
yang dimiliki Bidang SJK adalah para adminis- 
trator yang mengelola sistem dan jaringan 
komputer, dengan daerah kerja mencakup 


Sebagian anggota Tim Implementasi OSS BATAN. 


10/2007 FT INFOLINUX 


seluruh kawasan kerja BATAN di Jakarta, 
Tangerang, Bandung, dan Yogyakarta. Sejak 
awal, para administrator Bidang SJK memiliki 
keinginan dan komitmen yang kuat untuk 
meng-gunakan open source software (OSS) 
pada setiap komputer server. 

Untuk mengetahui lebih jauh peng- 
gunaan Linux dan open source di BATAN, 
kami telah mewawancarai kepala Bidang 
SJK PPIN BATAN Sirojul Munir dan salah 
satu staf Bidang SJK BATAN Roliana 


Sugiman. Berikut ini rangkumannya. 


Bermula dari FreeBSD dan Mandrake 
Penggunaan OSS diawali pada tahun 1998 


untuk Internet Server BATAN. Sistem ope- 
rasi yang digunakan adalah FreeBSD 3.4. 
Server difungsikan sebagai Mail Server dan 
Web Server. Sebelumnya Server ini meng- 
gunakan Windows NT 3.51 yang selalu 
bermasalah setiap harinya. 

Dengan semakin bertambahnya kebutu- 
han akan koneksi jaringan komputer, baik In- 
tranet maupun Internet, Bidang SJK menem- 
patkan sebuah Proxy Server di setiap kawasan 
kerjanya. Pada awalnya, sistem operasi yang 
digunakan untuk proxy server atau gateway 
adalah Mandrake 9.0. Kemudian digunakan 
pula Mandrake 10.0 hingga sekarang, meski- 
pun sudah ada Mandriva 2007. Sistem operasi 
diganti manakala sistem operasi yang lama 
sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan 


atau komputer server mengalami kerusakan. 


Otodidak dan Swakelola 


Dalam mengelola server-server yang tersebar 
di lima kawasan kerja dalam melayani seluruh 
pegawai BATAN, semua staf Bidang SJK 
belajar secara otodidak, terutama dalam 
mendalami OSS. Staf SJK pun tidak mau 
ketinggalan informasi, bahkan dengan penuh 
semangat selalu mencari informasi-infor- 
masi terbaru dengan berlangganan berbagai 
majalah komputer termasuk majalah bulanan 
InfoLINUX. Keberadaan majalah InfoLINUX 
sangat membantu dalam mendayagunakan 
OSS, khususnya rubrik “Tutorial”. 

Melayani pegawai BATAN yang tidak 
sedikit jumlahnya dan tersebar di lima 
lokasi sangatlah berat mengingat terbatas- 
nya jumlah SDM, yaitu hanya 15 orang. 
Yang belum tersentuh dan belum mendapat 
perhatian hingga saat ini adalah BATAN yang 
ada di Jepara (tempat yang direncanakan akan 
dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 
pertama di Indonesia, Red). 

Komputer telah menjadi bagian tak 
terpisahkan untuk mendukung kegiatan 
sehari-hari. Dengan berjalannya waktu, peng- 
guna komputer di BATAN semakin banyak. 
Memperbaiki komputer yang bermasalah 
adalah salah satu pekerjaan sehari-hari staf 
bidang SJK ini, mulai dari menangani virus 
hingga akses Internet. Agar semua layanan 
ini dapat berjalan lancar, dibentuklah petugas 
Help Desk yang selalu siap membantu user. 
Tugas Help Desk dilaksanakan oleh seluruh 
staf secara bergantian (sistem piket). 


www.infolinux.web.id 


Linux-Linux di ruang server PPIN BATAN. 


Kemampuan mengoperasikan Linux harus 
diasah terus menerus. Untuk itu, setiap petu- 
gas Help Desk wajib menggunakan OSS dalam 
pekerjaan sehari-hari. Selain digunakan untuk 
keperluan sendiri, dalam setiap kesempatan 
saat melayani user, petugas help desk tidak 
segan-segan menjelaskan beberapa keuntun- 
gan menggunakan OSS agar mereka segera 
beralih ke OSS. Memasyarakatkan dengan 
cara informal seperti ini dirasakan cukup lam- 
bat, karena jangankan pegawai-pegawai dari 
unit kerja lain, teman-teman di dalam unit 
kerja sendiri pun sulit untuk diajak ber-OSS. 

Dari pengalaman mengelola sistem dan 
jaringan komputer dengan berbagai sistem 
operasi dan juga pengalaman melayani 
banyak user, disimpulkan bahwa kebanyakan 
masalah berawal dari virus. Virus tidak hanya 
menyebabkan unjuk kerja PC menjadi turun, 
juga dapat menyebabkan lalu-lintas data 
ikut terbebani. Inilah yang kurang disadari 
oleh sebagian besar user. Umumnya PC yang 
mudah terinfeksi virus adalah PC yang meng- 





dilatih 50 orang. Seratus orang inilah yang 
diharapkan akan menjadi agen implementasi 
OSS dan menjadi personil Help Desk di unit 
kerja masing-masing. Tim Implementasi OSS 
BATAN dibentuk dalam rangka mendukung 
keinginan Kepala BATAN, Dr. Hudi Hastowo, 
untuk mempercepat implementasi perangkat 
lunak legal berbasis OSS. 


Sensus komputer 

Hasil sensus komputer di BATAN terdapat 
1.462 PC dan notebook. Setelah melalui anali- 
sis secara mendalam, ditetapkan bahwa 1.057 
komputer dapat segera migrasi ke IGN2006 
atau OSS lainnya karena aplikasi-aplikasi yang 
digunakan sudah ada padanannya. Sedangkan 
sisanya, untuk sementara waktu masih bisa 
menggunakan Windows legal atau menunggu 
tambahan RAM ke 256 MB terlebih dahulu. 


Tentang PPIN BATAN 


BISNIS 


Instalasi IGN2006 
Berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan 
oleh Tim Implementasi OSS BATAN, 


beberapa unit kerja menindaklanjuti dengan 


menyelenggarakan pelatihan singkat. 
Pelatihan dilakukan secara in-house di unit ker- 
ja masing-masing dengan pengajar dari Tim 
Implementasi OSS BATAN dibantu personil 
Help Desk unit kerja. Pelatihan dilaksanakan 
dalam dua hari. Hari pertama diisi dengan 
instalasi IGN2006 secara single boot dan 
pengenalan perintah di Linux. Hari kedua diisi 


dengan pengenalan OpenOffice.org. 


Hambatan dan harapan 
Beberapa aplikasi yang dikembangkan 
oleh Departemen Keuangan RI masih 
berbasis Windows. Hal ini dapat meng- 
ganjal implementasi OSS di BATAN secara 
komprehensif. Aplikasi ini umumnya 
digunakan di Bagian Tata Usaha di setiap 
unit kerja. “Alangkah baiknya jika Ristek 
bisa membantu atau bekerja sama dengan 
Depkeu untuk membangun aplikasi 
tersebut berbasis OSS,” ungkap Sirojul 
Munir yang juga menjabat wakil ketua Tim 
Implementasi OSS BATAN. 

Beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh 
BATAN sendiri juga masih berbasis Windows, 
dengan alasan belum siap. Padahal gerakan 
IGOS sudah dicanangkan sejak tiga tahun 
yang lalu. Keinginan kuat untuk mendukung 
gerakan IGOS harus terus dikumandangkan 
dan difasilitasi, bahkan bila perlu dengan 
sedikit pemaksaan. 4 


Rusmanto [rus@infolinux.co.id] 





gunakan Microsoft Windows tidak legal. * 2 Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) adalah Lembaga Pemerintah HOM. De- 
2, partemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 
Implementasi OSS KA BATAN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, 
Untuklebih memasyarakatkan OSS di BATAN, Nad dan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Kegiatan BATAN antara lain 
X melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian, 


langkah pertama adalah mewajibkan seluruh 
anggota Tim Implementasi OSS BATAN dan 
seluruh anggota Tim Komputer di setiap unit 


pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir, serta penyediaan fasilitas dan 
pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian, pengembangan dan peman- 
faatan tenaga nuklir. 

Pusat Pengembangan Informatika Nuklir (PPIN) adalah satuan organisasi di BATAN yang sangat 
terkait dengan implementasi Open Source. PPIN bertugas membina dan mengembangkan kemampuan 
sistem informasi dan komputasi di bidang iptek nuklir. PPIN juga mengelola, mengembangkan dan 
memberikan pelayanan informasi, dokumentasi dan publikasi ilmiah serta kepustakaan, membina 
dan mengembangkan kemampuan matematika komputasi, intelegensi buatan, simulasi komputer, 
sistem informasi manajemen, dukungan keputusan, grafika komputer, dan jaringan komunikasi data, 
serta bidang kegiatan lain yang berhubungan dengan komputer. 


kerja menggunakan IGOS Nusantara 2006 
(IGN2006). Sebuah distro hasil pengemban- 
gan anak bangsa. Namun sebelum mewajib- 
kannya, Bidang SJK terlebih dahulu mem- 
bekali mereka dengan pelatihan komprehensif 
selama 40 jam. Tahun 2007 telah dilatih 50 
orang yang mewakili 24 unit kerja yang ada 
di BATAN. Tahun sebelumnya, juga telah 


www.infolinux.web.id INFOLINUX = 10/2007 37 


PRAKTIK INSTAN 


Aplikasi Pengingat Waktu Sholat 
dan Belajar AL-Qur'an 


Berkenaan dengan bulan Ramadhan, terdapat sejumlah aplikasi di Linux 
yang dapat kita gunakan untuk menunjang kegiatan beribadah kita. Di 
antaranya, Minbar yang dapat kita gunakan sebagai aplikasi pengingat 
waktu sholat dan Zekr sebagai aplikasi untuk mempelajari AL-Qur'an. 


Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini Anda temukan dalam bonus DVD InfoLINUX edisi ini. Copy file 
pahala dilipatgandakan, demikian pula pahala untuk sholat. Agar tersebut ke home direktori Anda, kemudian jalankan perintah 
tidak sering tertinggal sholat berjama'ah ada baiknya kita pasang berikut untuk memulai proses instalasi (lihat Gambar 1). 
program aplikasi pengingat sholat di komputer kita. $ sudo dpkg -i *.deb 

. Untuk menjalankan Minbar, buka terminal lalu ketikan minbar. 
Minbar, aplikasi pengingat waktu sholat Tampilan aplikasi Minbar akan terlihat seperti pada Gambar 2. 


Berikut ini langkah-langkah untuk menginstalasi aplikasi Minbar di $ minbar & 


Ubuntu 7.04: . Selain dapat dijalankan secara langsung dengan mengetikkan 


1. Paket aplikasi Minbar berikut dengan dependencies-nya, dapat perintah minbar dari terminal, Minbar dapat juga diset agar 


Panduan Gambar 


supriyanto@supriyanto-desktop: ~/minbar g supriyanto@supriyanto-desktop: ~/minbar 


Sessions 


File Edit View Terminal Tabs Help File Edit View Terminal Tabs Help 
supriyanto@supriyanto-desktop:~/minbar$ sudo dpkg -i *.deb supriyanto@supriyanto-desktop:~/minbar$ minbar & 


Password: l l | | [1] 6553 | | ‘Startup Programs |Current Session | Session Options 
(Reading database ... 182373 files and directories currently insta supriyanto@supriyanto-desktop:~/minbar$ Karena mann Parang 


Additional startup programs: 

















) 
Preparing to replace libitlO 0.6.4-1 (using libitl0 0.6.4-1 i386.d 





Unpacking replacement libitlO ... 20 Shaaban 1428 (Enabled Program 


Selecting previously deselected package libitl-dev. An an 
Unpacking libitl-dev (from libitl-dev 0.6.4-1 i386.deb) ... 
Selecting previously deselected package minbar. 

Unpacking minbar (from minbar 0.1-4 i386.deb) ... 

Setting up libit10 (0.6.4-1) ... 


Evolution Alarm Notifier 


Dk Pref erences 
En Network Manager 


Dhuhr: 12:20 @ Play Athan 
Asr: 15:45 [J3 athan.ogg 2 
| a Maghreb: 18:36 
Setting up libitl-dev (0.6.4-1) ... Isha'a: 19:47 | Dery | | Esto 
Setting up minbar (0.1-4) ... = Update Notifier 





Power Manager 





Restricted Drivers Manager 




















supriyanto@supriyanto-desktop:~/minbar$ $ aa Volume Manager 

















Proses instalasi Minbar. Menjalankan aplikasi Minbar. 


Sessions r zelia eis Pyar 


artup Programs | Current Session | Session Options fe City Details B Advanced 


Additional start : = = 
itional sta DIPAN aa 4 Notifications: 


@ Yes, notify before: (in minutes) 


Enabled Program gy t 
Latitude: 6.59 





Evolution Alarm Notifier 





New Startup Program Ea Longitude: 


Name: |Minbar ti Calculation Method: 
ity name. - 
Command: /usr/bin/minbarl | ~ | 


| 


| fi) Please go to www.islamicfinder.org to 
| find vour citv details. 


Membuat Startup Program untuk Minbar. Mengatur posisi kota tempat tinggal. Mengatur waktu pengingat sebelum saat adzan. 











PRAKTIK INSTAN 









berjalan pada saat start-up dengan cara berikut ini: $ sudo wget -g http://siahe.com/zekr/apt/zekr.debian. 
@ Buka System » Preferences » Sessions. gpg O | sudo apt key add - 





@ Setelah masuk ke halaman Session, klik button New (lihat | 3. Instalasikan aplikasi Zekr dengan menggunakan perintah beri- 








Gambar 3). kut (lihat Gambar 9). 
@ Pada kotak dialog yang muncul beri nama dan arahkan ke $ sudo apt-get update 
/usr/bin/minbar (lihat Gambar 4) $ sudo apt-get install zekr ttf-me-quran ttf-sil- 
4. Kita juga perlu mengonfigurasi Minbar agar waktu sholat sesuai scheherazade ttf-farsiweb ttf-arabeyes 





untuk wilayah kita. Caranya, klik tombol Preferences. Pada Tab | 4. Instalasikan juga paket zekr-quran-translation-extras, seperti 






City Details, beri nilai pada posisi kota tempat Anda tinggal. terlihat pada Gambar 10. 






Letak posisi kota anda dapat dicari di http://www. islamicfinder. $ sudo apt-get install zekr-guran-translation-extras 






org/cityPrayer.php?country=indonesia. Misal, untuk kota Bogor | 5. Setelah semua proses selesai, aplikasi Zekr dapat langsung 






seperti terlihat pada Gambar 5. dijalankan dengan mengetikan perintah zekr pada terminal. 






5. Pada tab Advances, dapat diset waktu pengingat beberapa menit Tampilan aplikasi Zekr terlihat seperti pada Gambar 11. 






sebelum adzan sholat. Icon Minbar akan muncul di Top Panel | 6. Untuk mengubah translasi aplikasi Zekr ke bahasa Indonesia, 






dan jika waktu sholat tiba akan terdengar suara adzan. Jadi, ti- pilih menu Tools » Options, kemudian pilih Indonesian di pilih- 
dak perlu khawatir lagi tertinggal sholat berjama'ah di masjid an Language. Setelah mengubah translasi ke bahasa Indonesia, 
(lihat Gambar 6). kita akan menambah terjemahan AL- Qur'an yang terdapat di 






Zekr menjadi bahasa Indonesia. Download translasi AL- Quran 









Zekr, aplikasi untuk mempelajari AL-Qur'an dalam bahasa Indonesia di url http://siahe.com/zekr/resources. 
Zekr merupakan aplikasi open source untuk mempelajari AL- Qur'an. html. Setelah fileindonesian.zip terdownload, dari aplikasi Zekr, 
Berikut cara instalasi dan kustomisasi aplikasi Zekr, sehingga me- pilih menu Peralatan » Tambah » Terjemahan, lalu arahkan ke 
miliki fitur penggunaan dalam bahasa Indonesia. file indonesian.zip, seperti yang terlihat pada Gambar 12. 






1. Buka terminal konsol dan tambahkan baris repositori Ubuntu | 7. Restart danjalankan aplikasi Zekr kembali. Terakhir, pilih menu 







Feisty yang menyediakan paket Zekr (lihat Gambar 7). Tampilan » Terjemahan » Bahasa Indonesia. Maka terjemahan 
$ sudo gedit /etc/apt/sources.list AL- Qur'an di Zekr, secara otomatis akan berubah menjadi ba- 
deb http://siahe.com/zekr/apt feisty main hasa Indonesia.0 

2. Tambahkan Zekr gpg authentication key (lihat Gambar 8). Isroi [isroi93@gmail.com] 











supriyanto@ws034: ~ supriyanto@ws034: ~ g supriyanto@ws034. ~ 
File Edit View Terminal Tabs Help 7 — o —— : = 
supriyanto@ws034:~$ sudo wget -q http://siahe.com/zek 
an.gpg -0- | sudo apt-key add - 


















File Edit View Terminal Tabs Help 
supriyanto@ws034:~$ sudo apt-get install zekr ttf-me-qum 
cheherazade ttf-farsiweb ttf-arabeyes 


File Edit View Terminal Tabs Help 


deb cdrom: [Ubuntu 7.04 Feisty Fawn_ - i386 - DVD Repc 
1 of 4]/ feisty main restricted 

























deb cdrom: [Ubuntu 7.04 Feisty Fawn_ - Release i386 (20070: OK Reading package lists... Done 
sty main restricted supriyanto@ws034:~$ fj Building dependency tree 
Reading state information... Done 


[leb http://siahe.com/zekr/apt feisty main 


ttf-arabeyes is already the newest version. 
Suggested packages: 
zekr-guran-translation-extras 
Recommended packages: 
ttf-kacst 
The following NEW packages will be installed: 
ttf-farsiweb ttf-me-guran ttf-sil-scheherazade zekr 
0 upgraded, 4 newly installed, © to remove and 0 not upgrai 
Need to get 4387kB/4525kB of archives. 
After unpacking 8983kB of additional disk space will be usi 
WARNING: The following packages cannot be authenticated! 
ttf-farsiweb 
Install these packages without verification [y/N]? y 
Media change: please insert the disc labeled 
‘Ubuntu 7.04 Feisty Fawn - i386 - DVD Repository - disc 



























Menambahkan repositori Zekr. Menambahkan zekr authentication key. Melakukan instalasi Zekr. 


supnyanto@ws034; ~ 
















Zekr 





File View Bookmarks Tools Help 


(Select: = : Isura: fi I Aya: [2 “60 | 


| Sura: 












File Edit View Terminal Tabs Help — g — - — 

supriyanto@ws034:~$ sudo apt-get install zekr-quran-tlJ 

-extras 

Password: 

Reading package lists... Done 

Building dependency tree 

Reading state information... Done 

The following NEW packages will be installed: 
zekr-quran-translation-extras 

0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgra 

Need to get 4687kB of archives. 

After unpacking 4841kB of additional disk space will be us 

Get:1 http://siahe.com feisty/main zekr-quran-translation- 

s 0.11-2 [4687kB] 

Fetched 4687kB in 7m20s (10.6kB/s) 

















File Tampilan Bookmark Peralatan Pertolongan 


gan. ——— wu ga 
pilih: 
fy Surat: |1 | Ayat: |2 Go 
Surat: 1l- anlal jem 


Ayat: 















































z 
D pe ASS abl 













| á 
aya: n 
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful Da - BD Pu rc 


| O Synchronous Show 4 
[Ses ss jana ee AN VA Kn a 


(Details: All praise is due to Allah, the Lord of the Worlds, 




































B) | 4 [= supriyanto |[paket_zekr] 























‘Detail: — Places Name ~ | Modified 
















<> 


ml ea] 
| Name 


Value 4 Ps è 1 < 
all 


Nama | Nilai E supriyanto 
Œ Desktop 











|| Name 


an PI ASB 











L File System 
(5 Floppy 1 
(@) ubuntu 7.04 - i386 - DV 









| Number 1 The Beneficent, the Merciful. 
|| Aya count 7 4 Jumlah Ayat 7 
Turun Makkiah 
Juz 1 (3 hdal 
CO disk 
mron Ie Mata 
Cari | Tingkat Lanjut jas public 


(3 workplace 






a> 


Len) pill pi al 












|| Descent Makki Bates nee Aa Ken agin anan = A E oe Pio Ree at ee 
|| Juz 1 [e] poll pS eh 
| Master of the Day of Judgment, 


| 
23 JAKA, 25 4 
Tr) fae Lg aeg 


Thee do we serve and Thee do we beseech for help. 










































tt 


















Cees Sly An YUI 























@ Quran O Terji 













































Gm D 
Preconfiguring packages ... vaN “bisa ak « Ananta add e * zip Translation Fles | 
4 5 urrent page We : 
Selecting previously deselected package zekr-quran-transla sania [en peel Lil Gy LAB ene an an 
ext ras. Keep us on the right path, 0 Penulisan yang sama & cancel dx 














DU Match case 











A 
E paar Ay = = Nee ae AT ae 3 
tyr) GN NG agile Kapak 2 teil SAK ih bi, 


The path of those upon whom Thou hast bestowed favors. Not (the path) of those upon whom Th: 
wrath is brought down, nor of those who go astray. 


(Reading database ... 123136 files and directories current 
stalled.) 
Unpacking zekr-quran-translation-extras (from 


7 arga NE E 
[ve] GIA NG agile Kayak 2 agile SAK Gal bine 
The path of those upon whom Thou hast bestowed favors. Not (the path) of those upon whom 
Thy wrath is brought down, nor of those who go astray. 


















































.../zekr-gur 









E) Praktikins... Jo zer M ct 





a) (@ supriyant... || (8 “Praktiki... JI @ Zekr Reso... || = [Menamb... || [Z| 200708 i... (E rootewso... || 


Intalasi terjemahan AL-QUR’AN di Zekr. Tampilan aplikasi Zekr. Menambahkan terjemahan AL-QUR’AN di Zekr. 








INSTAN 


Instalasi Linux Mint 3.0 


Dengan slogan “From Freedom Game Elegance” distro turunan 
Ubuntu ini memberikan banyak kemudahan bagi pemula. Kemudahan 
itu antara lain dalam penginstalan, pemakaian aplikasi serta 
tampilan desktop yang indah, termasuk dukungan multimedia. 


Cara instalasi yang mudah dan sederhana dari Linux Mint meme- 
cahkan mitos “Kesulitan dalam menginstalasi Linux”. Tahapan ins- 
talasi Linux Mint 3.0 adalah sebagai berikut: 
1. Booting Live-CD. 
Linux Mint 3.0 bersifat Live-CD, sehingga kita dapat langsung 
booting menggunakan CD Linux Mint 3.0. File iso Linux Mint 
3.0, dapat ditemukan dalam bonus DVD InfoLINUX edisi ini. 
Pemilihan menu. 
Setelah booting, Anda akan dihadapkan pada tiga menu pilihan 
yaitu “Start Linux Mint”, - opsi ini akan membawa anda menuju 


tampilan instalasi melalui desktop Linux Mint 3.0, “Start Linux 


Mint in Safe Graphics mode” - opsi ini akan membawa Anda | 4. 


menuju tampilan instalasi dengan tampilan text atau console 


Panduan Gambar 


Computer 


nints Horria 


na 


from freedom came elegance 


Applications 


5 Computer All Applications Favourites i$ 
Otar inux Min 
Start Linux Mint BB Home Folder Bal È About Me | 
SS) Network Ba Accessories @® Amarok 
B3 Desktop B Graphics & Assistive Technology Pr.. 
B trash @ interne t @ Beryl Manager 
H) office | Beryl Settings Manager 
System 











TU) Preferences (PB Desktop Background 
Terminal a 
(3 administration & Desktop Effects 
WA Lock screen a 
uit í | - 
= 
< Jesssangral Z 13 


Lar — 
Nu NE 4 


a 
= Susunan papan ketik 


(e's Hoia Susunan yang mana yang paling mirip dengan papan ketik anda? 


4 Di mana lokasi anda 


Floris Pilihlah sebuah kota dalam negara dan daerah waktu anda. Jika waktu saat ini yang tertera 
tidak tepat bahkan setelah memilih daerah waktu yang tepat, anda dapat mencocokkannya 


setelah reboot ke dalam sistem yang ter-install. Slovakia 


Thailand 


Turkey 
| U.S. English 





Ukraine 








United Kingdom 











Uzbekistan 





Vietnam 





Kota yang dipilih | Jakarta v | Daerah yang dipilih: Indonesia 


Zona waktu WIT (GMT+7:00) Waktu saat ini: 11:29:47 PM 


Langkah 3 dari 7 
Langkah 2 dari 7 X Batal & Kembali @® Maju 





40 10/2007 INFOLINUX 






r £ 
= Sound & Video | Calculator pF a 
Pp install software 
{©} system Tools J character Map 
g8| Control Center A > 


Slovenia U.S, English - Alternative international (former us int É 
South Africa U.S. English - Classic Dvorak | Lan 
Spain U.S. English - Dvorak | Terpandu -- gunakan seluruh harddisk 


Sri Lanka U.S. English - International (with dead keys) 
Sweden U.S. English - Left handed Dvorak | @ Manual 
Switzerland U.S. English - Macintosh 

Syria U.S. English - Right handed Dvorak 
Tajikistan U.S. English - Russian phonetic 


Anda dapat mengetik ke dalam kotak ini untuk menguji susunan keyboard baru anda. 





mode, dan “Boot from first hardisk” - opsi ini bila Anda hendak 
booting dengan sistem operasi default pada komputer Anda. 
Kita memilih opsi yang pertama. (Gambar 1). 

Instalasi awal 

Setelah memasuki tampilan desktop Linux Mint, Anda dapat 
memulai instalasi dengan mengklik icon “install” pada desktop 
(icon ketiga dari atas di Gambar 2). Pada menu instalasi, Anda 
akan dihadapkan pada menu pemilihan bahasa dalam proses 
instalasi (Gambar 3). Terdapat berbagai jenis bahasa termasuk 
bahasa Indonesia. Kita dapat memilih bahasa indonesia sebagai 
bahasa yang digunakan dalam proses instalasi. 

Pemilihan lokasi 

Pada menu ini, kita dapat mengatur daerah waktu dan jam pada 






Omputar 

















ran Catala -| Selamat Datang 
Dan aa Cestina Siap untuk instalasi? Setelah anda menjawab beberapa 
neon 

Dansk m Pertanyaan, isi dari live CD ini dapat di-install dalam komputer 






ini sehingga anda dapat menjalankan sistem tersebut dalam 






Deutsch kecepatan penuh dan tanpa CD tersebut. 
EAAnviKa 

Proses menjawab pertanyaan hanya memerlukan waktu 
English beberapa menit 






No localization 





> Silakan memilih bahasa yang digunakan untuk proses 
gg | Esperanto instalasi. Bahasa ini akan menjadi bahasa pilihan untuk sistem 
Español akhir nanti 







Eesti 






Euskaraz 







Suomi 





Français 






Galego 
opa 
ny 
Ra 


Hrvatski 







If you have Internet access, read the release notes 
for information on problems that may affect you. 


Release Notes 


Magyarul 
A d 
Bahasa Indonesia 










Italiano 





X Batal 






Langkah 1 dari 7 s Maju 





LM MP Tue Sep 4, 4:12PM 


p 
io 


Mempersiapkan ruang disk 








© 


Bagaimana anda ingin membuat partisi disk? 


Guided - resize IDE2 master, partisi no. 13 (hdc13) and use freed space 











l iG) Memindai hard disk... (-IxJ 





Memindai hard disk... 





X Batal $ Kembali | 
ba Langkah 4 dari 7 X Batal 


























www.infolinux.web.id 





komputer kita. Tentukan lokasi kita berada dengan mengklik 
titik-titik terang pada peta. (Gambar 4). 

Pemilihan keyboard 

Menu ini bertujuan agar Linux dapat mengenali jenis keyboard 
yang kita pakai. Bagi Anda yang masih pemula dan bingung untuk 
menentukan jenis device keyboard-nya, maka dapat memilih “US 
English” sebagai device default. (Gambar 5). 

Menu pemilihan cara partisi harddisk 

Pada menu ini, Anda dihadapkan pada dua pilihan yaitu partisi de- 
ngan cara “dipandu” atau secara manual. Bila Anda memang meng- 
hendaki hardisk Anda diformat secara total dan menggunakan 
Linux mint sebagai sistem operasi utama, maka dapat memilih 
pilihan yang pertama. Namun, bila Anda menghendaki Linux Mint 
sebagai sistem operasi sekunder dan nantinya diakses menggu- 
nakan dual-booting tentu pilihan “manual” yang digunakan. Pada 
langkah ini, kita menggunakan pilihan yang kedua. (Gambar 6). 
Pemilihan partisi harddisk 

Proses instalasi Linux Mint 3.0 membutuhkan dua partisi. Kita 
dapat menyiapkan partisi pertama dengan kapasitas minimal 
2 GB (untuk sistem) dan partisi kedua dengan kapasitas dua 
kali besar RAM komputer anda yang nantinya digunakan un- 
tuk swap. Bila sudah disiapkan, maka kita dapat memilih partisi 
yang hendak diinstal dengan mengklik pada daftar list partisi 
(Gambar 7). Ingatlah kedudukan dan ukuran partisi yang Anda 
buat tadi karena partisi ini akan diformat. Bila Anda salah me- 
milih, maka berakibat kehilangan data. Klik partisi pertama dan 
buat mount point “/” dengan mengetikkan “/” (slash) pada ko- 





Device 


Mempersiapkan partisi 


Type Mount point | Format? Size 


Mempersiapkan partisi 
Device 


Used Idevihde 





| idevihdc 

| Idev/hdc1 
Idevihdcs 

| Idev/hdc6 
Idev/hdc7 

| Idev/hdc8 
Idevihdc9 


fat32 /media/hdc1 
fat32 /media/hdc5 
fat32 /media/hdc6 
fat32 /media/hdc7 
fat32 /media/hdc8 
fat32 /media/hdc9 
| Idev/hdc10 fat32 /media/hdc10 

Idevhdc11 ext3 /media/hdc11 
| (dev/hdc12 ext3 /media/hdc12 
| Idev/hdc13 ext3 /media/hdc13 


Idevihdcl fat32 Imediafhdc1 
Idevihdes fat32 /mediajhdes 
Idevihdc6 fat32 Imediajhde6 
Idevihde7 fat32 Imediafhde7 
Idevihdee fat32 Imediajhdeg 
(davihdeo fat32 #mediajhdeg 
/davinde10 fat32 #mediajhide10 
Idevihdca1 ext3 #mediajhdc11 
Idevihdc12 ext3 /mediajhdc12 
(devihdc13 ext3 #mediafhdc13 


8480MB 8000 MB 

14015 MB 13600 MB 
11630 MB 11100 MB 
35434 MB 34400 MB 
4474MB 3700 MB 

21566 MB 20600 MB 
11523 MB 10600 MB 
28377 MB 26100 MB 
16179 MB 15000 MB 


12000 MB 7900 MB (mount point 47) with a minirm 


other partitions if you wah, 














| Edit partition | | Delete partition | | Membatalkan perubahan pada partisi | 








You need to specify a partition for the root file system 
(mount point "/") with a minimum size of 2 GB, anda 
swap partition of at least 256 MB. You may also set up 
other partitions if you wish. 


Langkah 4 dari 7 


Create a new partition 
Type for the new partitian: 
New partition size in megabytes (1000000 bytes): | 1011 

Location for the new partition: 

Use as: 

pan Mount point: 

| X Batal | 








Siapakan anda? 


Siapakah nama anda? 


Nama apakah yang ingin anda gunakan untuk melakukan log in? 


infolinux 


instal 


Siap untuk install 





Language: Indonesian 
Keyboard layout: U.S. English 
Name: infolinux 


| nee} 





xok 


Jika lebih dari satu orang akan menggunakan komputer ini, anda dapat menyiapkan banyak account 
setelah instalasi. 


Pilih sebuah password untuk menjaga agar account anda aman. 


| kisas 


Login name: infolinux 

Location: Asiajjakarta 

Migration Assistant: 

Windows NT/2000/XP (/dev/hdc1): 





Masukkan password yang sama dua kali, sehingga dapat diperiksa jikalau terjadi kesalahan ketik. 


Type Mount point Format? Size 


@ Beginning 


Instal 


8. 


9. 


10. 


INSTAN 


lom mount point seperti pada gambar 8. Berikutnya, pada par- 
tisi kedua, kita dapat memformat dengan bentuk “swap” pada 


pilihan “use as” dan memilih “swap”. Pastikan semua terkonfigu- 


rasi dengan benar. Sesudah itu, Anda dapat mengeksekusinya. 
Pemilihan user account 

Pada menu ini, Anda dapat mengatur account user yang hen- 
dak dibuat pada Linux Mint. Linux Mint dapat secara otomatis 
mengenali account user yang anda buat di sistem operasi lain, 
seperti Windows di dalam komputer ini. (Gambar 9). 
Konfigurasi account Linux Mint 

Pada menu ini, anda mengatur account secara khusus pada 
Linux Mint yang hendak diinstalasikan. Anda dapat melihat 
contoh seperti pada gambar 10. 

Laporan proses instalasi 

Sebelum Linux Mint diinstalasikan ke harddisk, maka Anda 
akan mendapatkan laporan tentang konfigurasi instalasi yang 
hendak dieksekusi. Dengan melihat laporan tersebut, maka 
Anda dapat memastikan apakah langkah-langkah yang dibuat 
tadi sudah benar atau masih kurang tepat. (Gambar 11). 


Setelah proses instalasi selesai, Anda dapat mencoba berbagai soft- 


ware yang tersedia. Keunggulan Linux Mint, Anda dapat langsung 


memutar dan menikmati media lagu dan video dengan menggunakan 


Amarok, Movie player, Xvid, ataupun Mplayer. Pada aplikasi grafis, su- 


dah tersedia Gimp sebagai media editor gambar seperti Gambar 12. 


Used 


8480 MB 8000 MB 

14015 MB 13600 MB 
11630 MB 11100 MB 
35434 MB 34400 MB 
4474MB 3700 MB 

21566 MB 20600 MB 
11823 MB 10600 MB 
28377 MB 26100 MB 
16179 MB 15000 MB 
12000 MB 7900 MB 


New partition | (Membatalkan perubahan pada partisi 


You need to specify a partition for the root file system 
jum size of 2 GB, anda 
swap partition of at least 286 MB. You may also set up 


Sistem operasi baru anda sekarang akan di-install dengan setting berikut: 


Jika Anda melanjutkan, perubahan yang tertulis di bawah ini akan ditulis ke 
hard disk., Bila tidak, anda dapat melakukan perubahan secara manual. 


Selamat mencoba! ô 


Yodi Aditya [leonzack@ gmail.com] 


Instal 


Migrasi Dokumen dan Setting 


Select any accounts you would like to import and fill in the form below for each one. The 
documents and settings for these accounts will be available after the install completes. 


If you do not wish to import any accounts, select nothing and go to the next page. 








Administrator windows NT/2000/XP (hdc 1) 




















b 
b yodi Windows NT/2000/XP (hdc1) 
b yodi Debian GNU/Linux (4.0) (hdc13) 














Create a user to import the selected account into: 








Langkah 5 dari 7 | X Batal | | @ kembali 








Im Inny 
ayer) 1600x1200 


Jd 1221 jpu 20 (RGB, Wayer 


ize 





Apakah nama komputer ini? PERINGATAN: Proses ini akan menghapus semua data pada partisi-partisi yang 
telah Anda hapus serta partisi-partisi yang Anda pilih untuk dibuatkan 


sistem berkas baru. 





infolinux-desktop 


ili ara digunakan jika anda membuat komputer ini tampak bagi komputer lamnya dalam Tabel partisi dari piranti-piranti berikut telah diubah: 


IDE2 master (hdc) 


Partisi-partisi berikut akan diformat: 
partisi no. 14 dari IDE2 master (hdc) sebagai ext3 





(Advanced... 





+ || 50% v | Background (7.38 MB) 











Langkah 6 dari 7 | X Batal | | < Kembali | ( s Maju ) Langkah 7 dari 7 X Batal | | 4 Kembali | | s install 














www. infolinux.web.id INFOLINUX 10/2007 41 


SOLUSI 


42 


Menjalankan Perintah di SSH 
tanpa Masuk ke Remote PG 


plikasi SSH dikenal 
sebagai aplikasi yang 





dapat digunakan untuk 
remote ke PC lain di 
sistem operasi berbasis “nix. 
Dengan sedikit trik, kita 
dapat langsung menjalankan 
suatu perintah yang terdapat 
di remote PC tanpa harus 


masuk ke remote PC. 


Untuk menjalankan suatu perintah yang 
terdapat pada komputer yang ingin di-re- 
mote dengan menggunakan SSH, biasanya 
kita masuk dahulu ke komputer host yang 
sedang di-remote tersebut. Dengan sedikit 
trik, kita dapat langsung menjalankan suatu 
perintah di komputer host yang sedang di- 
remote dengan menggunakan SSH. Untuk 
mempelajari lebih lanjut metode ini, silakan 
ikuti penjelasan berikut: 
@ Membuat public key 
Ketika menggunakan SSH untuk men- 
jalankan perintah yang terdapat di 
beberapa PC, kita perlu memberikan 
password kita di setiap mesin yang me- 
remote. Lakukan langkah berikut untuk 
membuat public key. 
$ ssh-keygen -t rsa 
Ikuti perintah yang diberikan, sampai 
Anda berhasil membuat file private dan 
public key. Isi dari public key yang telah 
di buat, dapat dilihat pada file .ssh/id 
rsa.pub. Copy-kan file .ssh/id rsa.pub 
ini ke komputer yang akan me-remote 
komputer host ini, serta ubah namanya 
menjadi .ssh/authorized keys. Jika ter- 


10/2007 @ INFOLINUX 


(> Applications Places System easg 
E] 


File Edit View Terminal Tabs Help 


[supriyanto@ws011 ~]$ ssh supriyanto@192.168.2.5 "df;uptime" 


supriyanto@192.168.2.5's password: 


supriyanto@ws011:~ 


Used Available Use% Mounted on 


supriyanto 8:51 PM dp) 


EEE 






908396 93% 
289444 0% 
4025888 61% 
6667020 25% 
3254876 77% 
8090224 58% 
1281204 84% 
908396 93% 
739284 99% 
1734700 98% 


/ 
/dev/shm 
/mnt/sdal 
/mnt/sda2 
/mnt/sda5 
/mnt/sda6 
/mnt/sda7 
/mnt/sda8 
/mnt/sdbl 
/mnt/sdb3 
/mnt/sdb5 


Filesystem 1K-blocks 
/dev/sda8 13141628 11554892 
tmpfs 289444 0 
/dev/sdal 10241404 6215516 
/dev/sda2 9288792 2149864 
/dev/sda5 14877060 10854280 
/dev/sda6 20208740 11091968 
/dev/sda7 8364900 6658780 
/dev/sda8 13141628 11554892 
/dev/sdbl 42030288 39155968 
/dev/sdb3 61266980 56420088 
/dev/sdb5 50537496 31673284 
20:49:14 up 1:35, 2 oad averag 
[supriyanto@ws011 ~ 


File Edit View Terminal Tabs Help 


16297028 67% 


: 9 04 


9.04 (5) 
root@localhost:- 


Isupriyanto@localhost ~]$ su - 


Password: 


[root@localhost ~]# ifconfig 


Menjalankan perintah di remote PC tanpa harus masuk ke remote PC. 


dapat beberapa PC yang akan me-remote 
komputer host, lakukan hal yang sama 
di setiap PC yang me-remote. 


@ Menjalankan perintah secara remote 
Anda dapat menjalankan sebuah perin- 
tah ke komputer yang sedang di remote 
dengan menambahkankan perintah 

setelah parameter SSH. Sebagai contoh, 

untuk mendapatkan informasi di kom- 
puter host dengan username supriyanto 
dan host komputer 192.168.2.5 yang 
sedang di remote, Anda dapat menjalan- 
kan perintah berikut: 

$ ssh supra yantoo192 1682 5 dr 


Filesystem ik-billocks 


Used Available Use% Mounted on 


/dev/sdal 10241404 6215516 
4025888 61% /mnt/sdal 
/dev/sda2 9288792 2149864 


6667020 25% /mnt/sda2 

Anda juga dapat menjalankan beberapa 
perintah sekaligus dengan mengguna- 
kan tanda koma sebagai pemisah antar- 


perintah. Sebagai contoh, setelah men- 


aA nna CA aa KA 2. 


jalankan perintah df, kemudian jalankan 
perintah uptime. Sintaks perintah itu 
akan terlihat sebagai berikut: 

S ssh supriyanto@192.168.2.5 


df :uptime 
/dev/sda8 13141628 11554820 
908468 93% / 
/dev/sdal 10241404 621556 
4025888 61% /mnt/sdal 

/dev/sda2 9285 792 2149864 
6667020 25% /mnt/sda2 

203 29221) Dp. Leas), 2 users, 
load average: 0.25, 0.14, 0.10 


Jika ingin mengedit suatu file yang bera- 
da di komputer host yang sedang di-re- 
mote, Anda dapat langsung memanggil 
aplikasi editor yang digunakan, diikuti 
dengan file yang ingin diedit. 
S ssh supriyanto@192.168.2.5 vim 
/home/supriyanto/coba.txt 


Demikian beberapa trik tentang admin- 
istrasi sistem menggunakan SSH. Akhir 
kata, selamat mencobal4 

Supriyanto [supriyanto @infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 


KOMUNITAS 


PLI Bontang Kalimantan Timur baru saja ter- 

bentuk pada 1 September 2007 di Aula Kantor 

Walikota Bontang. Pendirian KPLI Bontang itu 
bersamaan dengan acara seminar sehari “Software 
Open Source & Internet untuk Pendidikan, Peluang 
dan Tantangan” yang diselenggarakan oleh PT 
Kaltim Pasifik Amoniak (KPA) bekerja sama dengan 
Pemerintah Kota Bontang, Dinas Pendidikan Kota 
Bontang, dan Lembaga Pendidikan dan Pengemban- 
gan Profesi Terpadu Nurul Fikri (LP3T-NF). 

Dalam pemilihan pengurus pertama KPLI 
Bontang ini, terpilih sebagai ketua adalah Uun 
Ahmad, wakil ketua Marzuki, sekretaris Hasan 
Irawan, bendahara Kasiyono Mangunnarso, dengan 
anggota Johansyah, M. Rasyman YS, M. Azhari, 
Charles Salu, Alkhairul Anwar, Didik, Vick, dan 
Dian. Zudal Vianes dari KPA yang juga ketua panitia 
seminar sehari itu ditunjuk oleh para pengurus 
sebagai Pembina KPLI Bontang. 

President 


Dalam sambutannya, Vice 


Pasago Pasaribu, 


Manufacturing KPA, Darius 
direksi 


kan bahwa seminar sehari ini bertujuan untuk 


yang mewakili KPA mengungkap- 








KPLI Aceh dan Jogja 


ogram IGOS (Indonesia, Go Open Source!) yang 

selama ini terkesan hanya slogan, saat ini mulai 
menunjukkan hasilnya. Dua pemerintah daerah 
istimewa, provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan 
siap dimigrasikan dari software proprietary ke open 
source. Para aktivis Linux di kedua provinsi tersebut, 
KPLI Aceh dan KPLI Jogja, juga terlihat aktif memberi- 
kan dukungannya. 

Asisten Deputi Menristek Urusan Pengemban- 
gan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi-Deputi 
Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek, 
Kemal Prihatman, yang memberikan sambutan dalam 
seminar sosialisasi Jogja Goes Open Source pada 4 
September 2007 lalu mengatakan bahwa IGOS akan 
sukses jika melibatkan dan didukung sepenuhnya oleh 
komunitas. Komunitas itu berasal dari kalangan pen- 
didikan, bisnis, dan pemerintahan, yang biasa disebut 
ABG (Academic, Business, Government). Komunitas 
Linux dan Open Source seperti KPLI umumnya juga 
berisi para aktivis yang bekerja di lingkungan ABG itu. 

Surat Djurmadal dari Badan Informasi Daerah 
DIY mengungkapkan bahwa Gubernur DIY Sri 





10/2007 = INFOLINUX 






APLI Bontang Kaltim Berdiri 


memasyarakatkan penggunaan teknologi internet 
berbasiskan Open Source Software (Free Software) di 
dunia pendidikan. Penggunaan teknologi ini untuk 
mendukung proses belajar-mengajar dan mem- 
peroleh informasi secara global, cepat, mudah, dan 
murah dalam rangka mewujudkan generasi baru 
yang cerdas dan berwawasan dunia. Generasi baru 
ini diharapkan mampu berkompetisi secara terbuka 
dan sekaligus mendukung program pemerintah 
Indonesia Millenium Development Goals (MDGs) 
dan kota Bontang khususnya dengan misi walikota 
menjadikan”Bontang Cerdas 2010”. Rus 


P - ger £ 
| e An 
esa a = : 
ie nk Oa NE = m Pos 
= — gh NA AP 
ea a pE aan 
* ad ‘ped 


etua 


— 


Foto peserta seminar Linux di Bontang. 


Mendukung IGOS 


Sultan Hamengku Buwono X telah menyatakan DIY 







harus menggunakan Open Source. Perintah ini juga 
mendapatkan dukungan dari para wakil rakyat di 
DPRD, meskipun mendapatkan protes dari salah satu 
vendor software proprietary. 

Gubernur NAD Irwandi Yusuf juga menyatakan 
hal senada. Bahkan sebuah sumber dari pemda NAD 
menyebutkan bahwa keputusan menggunakan 
software open source di NAD akan dituangkan dalam 
bentuk peraturan daerah NAD yang berdasarkan 


syariat Islam. Arus 


AgOS 


Aceh Go Open Source 


if 
Foto komunitas Aceh di stand AGOS Ritech Expo 2007. 





www.infolinux.web.id 






















Daftar KPLI yang 
Diketahui Saat Ini 


Bali 
BALINUX 

Situs: http://bali.linux.or.id 
Bandung 

KLUB 

Situs: http://bandung.linux.or.id 
Batam 

BLUG 

Situs: http://batam.linux.or.id 
Bogor 

BULUX 

Situs: http://bogor.linux.or.id 
Gorontalo 

GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Jakarta 

KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id 
Madiun 

KPLI Madiun 

Situs: http://madiun.linux.or.id 
Makassar 

LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 






Maling (MAlang LINux user Group) 


Situs: http://malang.linux.or.id 
Manado 

LUG Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Medan 

KPLI Medan 

Situs: http://medanlinux.com 
Padang 

KPLI Padang 

Situs: http://padang.linux.or.id 
Palembang 

MINUX 

Situs: http://palembang.linux.or.id 
Pekanbaru 

KPLI Pekanbaru 

Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 
Semarang 

ATLAS 

Situs: http://jateng.linux.or.id 
Serang 

KPLI Serang 

Situs: http://serang.linux.or.id 
Sidoarjo 

KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Solo 

KPLI Solo 

Situs: http://solo.linux.or.id 
Surabaya 

KLAS 

Situs: http://surabaya.linux.or.id 
Surabaya 

KPLITS 

Situs: http://its-sby.linux.or.id 
Tangerang 

KPLI Tangerang 

Situs: http://kpli-tangerang.net 
Yogyakarta 

KPLI Yogyakarta 

Situs: http://jogja.linux.or.id 





WARNUX 


DAFTAR WARNET BERBASIS LINUX DI INDONESIA 


Bangkalan - Madura 
Biroe Warnet, Perum Telang Indah Persada 
Blok C No. C5 Kamal 


Banyumas - Jawa Tengah 
My-Net, Jl. Menteri Supeno 3C (Gedung 
Perbain It.1) Sokaraja 


Bekasi - Jawa Barat 
Mynett, Jl. Nangka Raya No. 3b Kranji 


Blitar - Jawa Timur 

1. Warnet Galaxy, Jl. A. Yani 03 (depan 
SMA 1). 

2. Warnet Mitra, Jl. Lawu No. 71. 


Bogor 
Azoebs Linux Corners, Jl. Babakan Tengah 
No. 23 Dramaga. 


Brebes - Jawa Tengah 

1. Fuji Warnet, Jl. Raya Timur Jatibarang 
Kidul 

2. FOSS net, Kantor Puskud Kab. Brebes 

3. Lestari Net, Jl. Hj. Siti Aminah No. 23 
Dukuhturi Bumiayu 


Denpasar - Bali 
Liberty Cyber, Jl. Gn. Rinjani IXC No. 8 
Denpasar 


Depok - Jawa Barat 

1. Majao Computer, Pondok Petir, 
Sawangan. 

2. R@ung.net, Jl. Mahakam Raya No. 39 
Depok Timur 

3. Waskita.Net, Jl. Sawo No. 24A Pondok 
Cina (blk. Stasiun UI) 


Jakarta Barat 
Dexternet, Jl. Meruya Utara No. 33. 


Jakarta Pusat 
MUARA Info, Jl. Kramat Jaya Baru Blok 
G.V No. 476 Johar Baru. 


Jakarta Selatan 
Kazenet, Lebak Bulus. 


Jakarta Utara 
1. Aanet, Plumpang, Tanjung Priok. 


www.infolinux.web.id 


2. Kawan Setia, Jl. Ganggeng Raya No.2a 
(depan Polsek) Tanjung Priok 


Jepara - Jawa Tengah 
Tracert Cyber Station, Jl. Raya Jepara 
Kudus, Pecangan Kulon RT 03/02 


Jombang - Jawa Timur 
Zencafe, Jl. Kartini 1A, Banyu Biru 


Kediri - Jawa Timur 
1. Arnet, Jl. Welirang. 
. At Taqwa, Madrasah Aliyah Negeri 3. 


2 
3. Orange Net, Ruko Stadion Brawijaya A3. 
4 


. WarNET PoS Kediri, Jl. Mayjen 
Sungkono 32. 


Kendari - Sulawesi Tenggara 
@mAy-Net, Jl. Abd. Silondae No. 127 C 
(samping BCA). 


Kudus - Jawa Tengah 
Fir@.net, Jl. Kh. Noor Hadi No. 34 B 
(Samping Asrama Akper Muhammadiyah) 


Makassar - Sulawesi Selatan 
TORAJA.NET, Ruko O3, Jl. Perintis 
Kemerdekaan KM 12. 


Malang, Jawa Timur 
TlogoNet, Jl. Raya Tlogomas No. 59. 


Manado - Sulawesi Utara 
Kirei Net, Jl. Sam Ratulangi 159 (depan 
BCA). 


Mojokerto - Jawa Timur 
Warnet Mandiri, Jl. R. Wijaya 5 (Depan 
Stadion Gajah Mada) Mojosari. 


Pasuruan - Jawa Timur 
F@S Warnet, Jl. Durian No. 281, Bangil. 


Pemalang - Jawa Tengah 
KiosNet LiPI Linux, Jl. Bugenvil Rt.06/07 
Purwoharjo Comal 


Purwokerto - Jawa Tengah 
1. 88.Net, Jl. Jend. Sudirman Timur 172 
Berkoh 





2. Dago” Net, Jl. Dr. Soeparno No. 12 


Semarang - Jawa Tengah 

1. Andromeda.Net, Jl. Tanjungsari No. 4 

2. CafeNet69, Jl. Tlogosari Raya 1/69 

3. Exsanet, Jl. Jati Raya Blok Ck3 Ruko 
Banyumanik 

4. GankbuntU Warunginternet, Jl. 
Purwoyoso Ic No.30 

5. GrandNet - 1, Jl. Sirojudin No. 5 
Tembalang 

6. GrandNet - 2, Jl. Thamrin No. 12 
Sebelah Pertamina 

7. HitNet (GrandNet - 3), Wonodri Baru 
No. 31 Belakang RS Roemani. 

8. Homenet, Jl. Majapahit 281A. 

9. IdolaNet, Jl. Indraprasta, dekat SPBU. 

10. Infoesia.Net, Jl. Gusti Putri II/No. 40 

11. Starcomp, Jl. Karanglo Pedurungan. 

12. TrendNet, Jl Tirto Agunbg no 13 
Banyumanik. 

13. Zulinet, Jl. Plamongan Sari Raya 3A. 


Sidoarjo - Jawa Timur 
PROMPT Net, Sidokare Asri Ai/9. 


Situbondo - Jawa Timur 
Core.Net, JL. Basuki Rahmat 37. 


Surabaya - Jawa Timur 

1. ARFnet, Jl. Dharmawangsa No. 56B. 
2. Ciber Net, Jl. Simo Kwagean No. 72. 
3. RC Net, Jl. Siwalankerto I/66. 

4. Shinobi.Net, Jl. Mulyorejo 174. 


Tangerang - Banten 

1. O'net Cafe, Jl. Surya Darma 34 Sewan. 

2. Starnet, Cimone. 

3. Warnet, Jl. Raya Setneg No. 42, Kebon 
Nanas. 


Tegal - Jawa Tengah 

1. AHa7 Comp, Jl. Raya Balamoa 
— Banjaran 20 Pangkah 

2. Bintang Net, Jl. Raya Kajen No.115 
Talang 

3. BONexX, Jl. H. Samanhudi No. 33 
Trayeman Slawi 

4. BlXnet, Jl. A.R. Hakim No. 189. 

5. Era Net, Jl. Moh. Yamin Slawi 


INFOLINUX © 10/2007 45 





(Bagian 1 | 


Membangun Warnet LTSP dengan Zencafe 


TSP dapat digunakan sebagai solusi murah untuk membangun jaringan di Warnet. 


Beberapa PC yang memiliki spesifikasi rendah, dapat kita manfaatkan pada jaringan 


berbasis LTSP. Berikut ini akan dijelaskan langkah membangun LTSP pada distro 
Zencafe yang sudah disertakan pada InfoLINUX edisi 08/2007. 


Untuk menginstalasi LTSP di Zencafe, 
langkah pertama yang harus Anda lakukan 
adalah menginstal file Itsp-utils yang bisa 
di-download pada situs http://wiki.ltsp. 
org/twiki/bin/view/Ltsp/DownLoads. 
hubung distribusi Zencafe/Zenwalk meru- 


Ber- 


pakan distro turunan dari Slackware, maka 
download paket khusus untuk distro Slack- 
ware. Setelah men-download, selanjutnya 
instalasikan paket Itsp-utils tersebut 
dengan perintah installpkg. (Paket LTSP 
ini dapat Anda temukan pada bonus Disc 
InfoLINUX edisi ini). 

root [LTSP]# wget -c http://www.tna. 

nl/ltsp/ltsp-utils-0.25.0-noarch- 

1TnA.tgz 

Toot LICE) # ls 

Tespsutils-0.25. O-noarch-1InA.tgz 


root [LTSP]# installpkg ltsp-utils- 
0225. 0-noarch-1inA. raz 

Installing package ltsp-utils- 
0-25, 0-noaren- Tina. 


root (Else 
Untuk mengecek apakah paket tersebut 
sudah terinstal atau belum, berikan 
perintah seperti di bawah ini: 
root [LTSP]# ls /var/log/packages | 
grep ltsp-utils 
ltsp-utils-0.25.0-noarch-1TnA 


root [LTSP] # 
Setelah paket Itsp-utils terinstal, ada 
beberapa paket lagi yang diperlukan oleh 
Zencafe untuk bisa dijadikan sebagai LTSP 





E Terminal 


File Edit View Terminal Go Help 





Gambar 1. Tampilan menu LTSP administration utility. 


46 10/2007 © INFOLINUX 





server. Fitur ini tidak terdapat pada default 

instalasi maupun dari repository Zenwalk 

sendiri. Tetapi untungnya, kita masih bisa 

memakai paket dari distribusi Slackware. 

Untuk Zencafe 1.0 dan Zenwalk 4.4, silakan 

download paket dari Slackware 11. 
Paket-paket yang dibutuhkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Paket DHCPD. 

2. Paket libwww-perl. 


Setelah mengetahui paket-paket apa saja 
yang dibutuhkan, sekarang waktu untuk 
download dan menginstal paket-paket 
tersebut dengan cara sebagai berikut: 

FOOL [ISE] wget -€ htep:-//ttp. 
riken.jp/linux/slackware/slackware- 
current /slackware/n/dhcp-3.0.5-i1486- 


1. COZ 


root [LTSP]# installpkg dhcp-3.0.5- 
1486-1.tgz 


Installing package dhep-3.0.5-1486- 


EXeCubing install script for dhcp- 


So Sal 6 as 


root [LTSP]# wget -c http://ftp. 
naist.jp/pub/Linux/linuxpackages/ 
Slackware-11.0/jay/perl-libwww-perl/ 
perl-libwww-per1-5.805-noarch-1.tgz 


root [LTSP]# installpkg perl-libwww- 
perl-5 80S5sngareh-i Lgz 

Installing package perl-libwww-perl- 
See US maenda 

PACKAGE DESCRIPTION: 


www.infolinux.web.id 


perl-libwww-perl: perl-libwww-perl 


Executing install seript for perl- 
libwww-perl-5.805-noarch-1... 
root [LTSP] # 

Setelah semua paket telah terinstalasi 
dengan baik, silakan dicek dengan meng- 
gunakan perintah berikut: 

root [LTSP]# ls /var/log/packages | 
grep dhcp 

dhep-3.0.5-1486-1 
dhcpcd-2.0.4-1486-2 

root [LTSP]# ls /var/log/packages | 
grep libwww 
perl-libwww-perl-5.805-noarch-1 
root [LTSP] # 

Semua persiapan selesai dilakukan. 
Sekarang waktunya download file iso dan 
md5sum dari http://ltsp.mirrors.tds.net/ 
pub/ltsp/isos/. (Paket — 1tsp-4.2u2-0.iso, 
dapat Anda temukan pada bonus Disc 
InfoLINUX edisi ini). 

root ILTSPJ# wget -cb http://ltsp. 
mirrors.tds.net/pub/ltsp/isos/ltsp- 


4, 2u2-0 L50 


root [LTSP]# wget -c http://ltsp. 
mirrors.tds.net/pub/ltsp/isos/ltsp- 
4.2u2-0.md5sum 


root [LTSP] # 

Setelah proses download selesai, Anda 
dapat mengecek file mdS5sum-nya, untuk 
memastikan file yang baru saja di-down- 
load tidak ada yang error. 

root [LTSP] # md5sum ltsp-4.2u2-0.iso 
Ss09blEdGec20d4632699a2ab53c0Eca21 
ltsp=4 .2u2-0.1so0 


root [LTSP] # more ltsp-4.2u2-0.md5sum 

S09bUEdGee 20463 2699a2a53c0EcaZt 

ltsp-4.2u2-0.1s0 

Setelah selesai, mount file ltsp-4.2u2- 

O.iso. Tapi sebelumnya bikin dulu direktori 
mount point di /mnt dulu dengan cara 
sebagai berikut: 

root [LTSP]# mdkir /mnt/cdrom 


root [LTSP]# mount -t 1is09660 -o loop 
ltsp-4.2u2-0.iso /mnt/cdrom/ 
Sekarang waktunya untuk mengon- 
figurasi LTSP server. Ketikkan perintah 
dibawah ini untuk masuk ke dalam menu 
konfigurasi LTSP. 


www.infolinux.web.id 


5 | Terminal 


File Edit View Terminal Go Help 











Gambar 2. LTSP Installer configuration. 


root [LTSP]# ltspadmin 


Setelah selesai dilakukan, akan tampil 
halaman LTSP Administration Utility 
seperti yang terlihat pada Gambar 1. 
Untuk proses kali pertama instal, pilih 
saja menu Configure the installer options 
yang terdapat pada menu LTSP Adminis- 
tration Utility. 

Selanjutnya pilih menu Install/Update 
LTSP Package. Selesai menginstalasi semua 
paket LTSP, sekarang waktunya untuk meng- 
konfigurasi LTSP server. Ketikkan perintah 
Itspcfg di terminal, setelah itu tekan tombol 
enter sehingga muncul tampilan seperti 
berikut: 

espera Ic The Linux 
Terminal Server Project (http://www. 


PSP org) 


S - Show the status of all 
services 


C - Configure the services manually 


OQ - Quit 


Make a selection: c 


Kemudian tekan C, diikuti dengan- 


Enter untuk mulai mengonfigurasi 
seluruh service yang diperlukan oleh LTSP. 
Tampilan menu konfigurasi LTSP akan 
terlihat sebagai berikut. 


lespetig v0.16 The Linux 





Terminal Server Project (http://www. 


LISD, org) 


- Runlevel 

- Interface selection 

- DHCP configuration 

TFTP configuration 

- Portmapper configuration 
- NFS configuration 


- XDMCP configuration 


Com MEN Nona NUN MIN RA hom Mi 
l 


- Create /etc/hosts entries 

9 - Create /etc/hosts.allow 
entries 

10 - Create /etc/exports entries 


11 - Create lts.conf file 


R - Return to previous menu 


Q - Quit 


Make a selections 
Setelah menemui tampilan seperti 
di atas, enable-kan semua service yang 
terdapat pada menu tersebut. 


Catatan untuk Run Level: 

@ Karena Zencafe/Zenwalk adalah 
turunan dari Slackware, maka run level 
untuk GUI adalah run level 4. 


Sampai di sini dahulu pembahasan cara 
membangun Warnet berbasis LTSP dengan 
menggunakan Zencafe. Pembahasan akan 
kita lanjutkan pada edisi mendatang. A 

Martinus Ady H. [martin@awali.org] 


INFOLINUX ~“ 10/2007 47 


TUTORIAL MACRO 


acro sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan yang berulang-ulang. Di Microsoft 


Excel fasilitas ini tersedia dengan bantuan Visual Basic Editor. Bagaimana dengan 


spreadsheet OpenOffice.org? Ternyata sama mudahnya, hanya caranya sedikit 


berbeda. 


Untuk menggunakan macro, Anda tidak harus 
memahami benar bahasa BASIC. Tetapi jika 


BASIC - soffice.Standard - OpenOffice.org 1.1.0 
File Edit View Tools Window Help 


| J Esule] asl MEH NIGANG 








Anda mengerti dan memahami bahasa BASIC 









[[sofficelstandard 7| SENG PUEA SS alori] eR 














. ' . ; El 
akan lebih baik. Sebagai contoh, penulis agak | | Inem: screen snaagara apa anakanak an 
7 , rem define variables 
malas jika harus klik mouse untuk melakukan im document as object 
dim dispatcher as object 
perintah Paste Special Value. Jika memang BER serene carrer aan ELI SII sakanan nana ILS FESSOR 
rem get access to the document 
; ocument = ThisComponent.CurrentController.Frame 
lebih cepat menggunakan keyboard, mengapa ispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper") 
tidak? Cukup dengan menekan kombinasi aa AAAA A AEA A 
: dim args1(5) as new com.sun.star.beans.PropertyValue 
tombol keyboard pekerjaan tersebut dapat Eras Mane = Figa? 
4 , args1(0).Value = "SV" 
diselesaikan. args1(1).Name = "FormulaCommand" 
i P args1(1).Value = 0 
Hal itu memang sederhana, tetapi jika args1(2).Name = "SkipEmptyCells" 
args1(2).Value = false 
1 1 args1(3).Name = "Transpose" 
Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang pas ae pene 
: args1(4).Name = “AsLink" 
banyak mungkin akan sangat membantu. Kent ea = ele 
< 1(5).Name = "MoveMode" 
Untuk dapat melakukan perintah tersebut ka ata aa 
langkah-langkahnya sebagai berikut. Buka ii anakahan mencetantanntahldnnumant I una Tanankfankankal ILA araeth zl 
jendela editor BASIC (Tools > Macros > Gambar 2. Menambahkan baris program BASIC di Jendela Editor BASIC. 
Macro), Isikan nama macro di Macro name, ene ee eee document = ThisComponent. 
misalnya penulis memberikan nama Nilai rem define variables CurrentController.Frame 
kemudian klik Edit seperti pada Gambar 1. dim document as object dispatcher = createUnoService (“com. 
Tambahkan baris program berikut untuk dim dispatcher as object sun.star.frame.DispatchHelper’” ) 
perintah Paste Value dari Shortcut keyboard, Mam ee ee 
sehingga tampilan lengkap seperti Gambar 2. rem get access to the document E 
Macro name Menu Keyboard | Status Bar | Toolbars | Events | 
[Nilai RUN: Shortcut keys C openoffice.org 
La. k Close [Align Left) - Calc 
Macro from Existing macros in: Module1 | aose | Bana 
i i [value{standard Module i—i] DIN 2S | 
T ‘ sa 3 (Rumus(Standard.Module1) Delete | 
3| Depo tara = 
— - [Align Right] 
|) Euro Assign... | 
(| FormWizard oft 
(3) Gimmicks Edit | ae 
= i unctions 
SI Imp ortWizard Category Function Keys 


48 


(8) Schedule 





(3) Template 
(8) Tools 

(3) WebWizard 
FA Artibol cvw 





Gambar 1. Membuka jendela Macro. 


10/2007 = INFOLINUX 


Delete | 


Organizer... | 
Help | 


Control+N 






Modulel 
FormWizard m=i 
Template 


Tools = 
We punang, El 
> 


100A 








Cancel | Help | Reset | 


Gambar 3. Langkah pemilihan shortcut keys. 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL MACRO 








B File.sxc - OpenOffice.org 1.1.0 ll x) 
File Edit View Insert Format Tools Data Window Help File Edit View Insert Format Tools Data Window Help 
(momesadmyartce/openoficerieseo =] H > WF) AS) 3 SE 37| +2 a [nomersaidmyaricle/OpenOficerrestexe I] E e ale As iG o> +24 a 

[bay foz] Bi vA SS Se 596 45 m tn] eel OR aan 

Ia ese 


















Macro name 


Save macro in 





Gimmicks 


Schedule 
Standard 


EECA 


Template 
Tools 
WebWizard 
ikal cvw 





HAKA 


a 





24s ?4/HskeS Um Lear 


w N N |N fi | i | i f i f i f i fi Lah Land fia 





[Ni 


FormWizard 


ImportWizard 


Moduleli 









Close | 


New Library | 
New Module | 
Help | 


Existing macros in: Modulel 













KI KANA LA {Sheet2 / 
Sheet 1/3 Default 


[10056 | [stp [* | 


Gambar 4. Mencoba macro paste value dengan shortcut key. 


dim args1(5) as new com.sun.star. 
beans Properey ale 
args1(0).Name = “Flags” 
args1(0).Value = “SV” 


args1(1).Name = “FormulaCommand” 


args1(1).Value = 0 

args1(2) .Name = “SkipEmptyCells” 
args1(2).Value = false 
args1(3).Name = “Transpose” 
args1(3).Value = false 
args1(4).Name = “AsLink” 
args1(4).Value = false 


args1(5).Name = “MoveMode” 


args1(5).Value = 4 


dispatcher .executeDispatch (docume 
ne ~ uno: IlmSseccComcemcs”, ““, 0, 
args1()) 

Anda sudah selesai membuat macro 
dengan menggunakan BASIC. Sekarang saat- 
nya Anda membuat Keyboard shortcut-nya. 
Berikut ini langkah-langkahnya: Tools » Con- 
figure, lalu pada Tab Category pilih OpenOf- 
fice BASIC Macros > Standard > Module1. 
Pada Tab Function pilih Nilai, kemudian pada 
Shortcut keys pilih sesuai dengan keinginan 
Anda. Penulis memilih Control+N seperti 
pada Gambar 3. 


Mencoba Macro 
Untuk mencoba macro yang telah dibuat, pe- 
nulis mencoba membuat perkalian sederhana 
di OpenOffice.org seperti pada Gambar 4. 
Hasil perkalian tersebut di-copy dengan 
perintah Ctrl+C dan dipaste value dengan 
perintah Ctrl+N. Mudah, bukan? 
Hal ini akan menjadi sulit jika Anda ti- 
dak memahami bahasa BASIC. Bagaimana 


www.infolinux.web.id 








KI KI A ( Sheet2 / 
Sheet 1/3 Default 


| 100% | 


[stp [* | Sum=12 





Gambar 5. Paste value ketika proses recording macro. 


jika Anda tidak memahami bahasa BASIC 
seperti yang telah penulis janjikan diawal? 
Jangan khawatir untuk OpenOffice.org versi 
baru fasilitas record macro sudah disediakan 
sehingga akan memudahkan bagi Anda yang 
tidak memahami bahasa BASIC. 

Berikut ini caranya. Pilih (Tools > Macros > 
Record Macro) sehingga muncul jendela Stop 
Recording. Tetapi sebelumnya Anda sudah 
meng-copy data yang ingin Anda paste value 
(Hal ini hanya dilakukan untuk inisialisasi 
pertama), kemudian Anda lakukan paste value 
dengan melakukan klik mouse seperti biasa 
(Edit > Paste Special). Beri check list hanya 
pada Strings dan Number untuk paste value 
seperti pada Gambar 5. 

Jika sudah selesai tekan tombol Stop 
Recording. Kemudian beri nama macro yang 
telah Anda record dan simpan pekerjaan 
Anda. Setelah itu, berikan shortcut key untuk 
macro yang telah Anda record dengan cara 
yang sama seperti di atas. Hasilnya sama saja 
dengan sebelumnya jika Anda ingin melihat 
program BASIC-nya Anda cukup membuka 


jendela editor BASIC. 

Jika Anda menyimpan source BASIC Anda 
di soffice Standard, maka macro yang Anda 
buat dapat berjalan di seluruh file Spread- 
sheet yang Anda buat. Anda juga dapat mem- 
buatnya menjadi lokal saja dengan menaruh 
source BASIC Anda hanya di file Spreadsheet 
yang Anda buat, seperti pada Gambar 6. 


Perbandingan 
Selanjutnya, Anda dapat mengembangkan 
sendiri macro sesuai dengan kebutuhan. 
Bahkan untuk OpenOffice.org versi terbaru, 
tidak hanya bahasa BASIC saja, tetapi juga 
disediakan bahasa Python dan Java yang 
memberikan pilihan yang lebih luas bagi Anda. 
Penulis juga dapat membuat shortcut paste 
formula. Format penulisan pembuatan macro 
di Microsoft Excel dan di OpenOffice.org Calc 
sama mudahnya. Bahkan untuk beberapa 
hal OpenOffice.org memberikan keleluasaan 
dalam pembuatannya jika dibandingkan de- 
ngan Microsoft Office. Selamat mencoba. Ô 
Said Sesiaria [sesiaria@ gmail.com] 


D Macro x| 


Macro name 


[Main 


Macro from 





8) Gimmicks 
(8) ImportWizard 
8) Schedule 

(3) Standard 

(3) Template 

(8) Tools 

(S) WebWizard 
E) Artikel.sxw 

Standard 
E) Test.sxc 

(3) Standard 


3 MEI - 


Value 


Gambar 6. Source BASIC di lokal Spredsheet. 


Existing macros in: Modulel 


Rumus 


Close | 


Assign... | 
Edit | 
Delete | 


Organizer... | 
Help | 


INFOLINUX = 10/2007 49 


TUTORIAL NETWORK BONDING 





Penerapan bonding dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan dalam jaringan Anda 
karena ada beberapa opsi dalam bonding, 
yaitu: 

@ Round robin (mode=0 atau balance-rr) 
Mengirim paket secara berurutan mulai 
dari interface jaringan pertama sampai 
terakhir. 

@ Active back-up (mode=1 atau active- 

backup) 
Hanya satu interface jaringan yang aktif 
dan interface jaringan yang lain akan 
aktif bila yang sebelumnya aktif menjadi 
non aktif. 

@ Balance XOR (mode=? atau balance-xor) 
Mengirimkan paket berdasarkan metode 
alamat MAC asal XOR alamat MAC 
tujuan. 

@ Broadcast (mode=3 atau broadcast) 
Mengirimkan paket ke semua interface 
jaringan 

@ IEEE Dynamic link (mode=4 atau 
802.3ad) 

Merupakan gabungan dari kelompok 
yang 
dan konfigurasi duplex yang sama 
berdasarkan spesifikasi 802.3ad. 

@ Adaptive (mode=5 
balance-tlb) 

Tidak membutuhkan dukungan switch 


saling berbagi kecepatan 


transmit atau 


khusus karena jalur keluar disebarkan 
berdasarkan beban terkini pada tiap 
interface jaringan. Sedangkan, jalur 
masuk diterima oleh interface jaringan 


tersebut. Jika penerimaan interface 


50 10/2007 E INFOLINUX 


jaringan tersebut gagal, maka alamat 
MAC-nya akan diambil alih oleh interface 
jaringan yang lain. 

@ Adaptive (mode-6 atau balance-alb) 
Merupakan balance-tlb, namun ditam- 
bah dengan received load balancing (rlb) 
untuk jalur Ipv4. Received load balan- 
cing didapat melalui negosiasi ARP. 


Pada contoh kali ini, akan kita ambil 
satu opsi bonding sebagai contoh yaitu 
round robin untuk kedua bonding yang 
akan kita konfigurasikan. 

Sedangkan, untuk opsi lain memiliki 
perlakuan konfigurasi yang sama dan 
hanya dibedakan dari parameter mode- 


nya saja. 


onding merupakan suatu cara untuk menggabungkan secara logika beberapa interface 
jaringan menjadi satu. Dengan kata lain, kita akan menggabungkan beberapa bandwidth 
ke dalam satu koneksi. Jadi jika kita menggabungkan dua interface jaringan gigabit, maka 


sama dengan memiliki satu buah interface jaringan dengan kecepatan 2 gigabit. 


Kebutuhan software 

@ Linux Fedora Core 7. 

@ Modul Bonding (standar sudah ada pada 
distro dan tinggal diaktifkan). 


Tahap konfigurasi 
Interface jaringan 
Terdapat empat buah interface jaringan 
yang akan dipasangkan dalam bonding maka 
pada /etc/sysconfig/network-scripts harus 
dibuat konfigurasi untuk empat interface 
jaringan dan dua interface bonding. Berikut 
ini adalah detail konfigurasinya: 
1. Interface bonding 
Jika pada komputer tersebut belum 
pernah dikonfigurasikan untuk bon- 
ding, maka file “ifcfg-bondO” belum 


= root@wsOol11:~ fen | 


File Edit View Terminal Tabs Help 





BOOTPROTO=none 
DEVICE=bond0 

MTU= uu 
NETMASK=255.255.255.0 
BROADCAST-192.9.18. 255 
IPADDR-192.9.18.8 
NETWORK-192.9.18.0 
ONBOOT=yes 

USERCTL-no 





Gambar 1. Isi file /etc/network-scripts/ifcfg-bondO. 








ck-scripts/ifcfg-bondo" 9L, 139C written 9,1 All & 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL NETWORK BONDING 








[= root@wsOLI:/etc/sysconfig/network-scripts Seles [= root@wsO1I1:/etc/sysconfig/network-scripts = | [e X 
File Edit View Terminal Tabs Help File Edit View Terminal Tabs Help 

BOOTPROTO=none “| |alias scsi hostadapter mptbase a 
HWADDR=00:0A:5E:75:A0:32 alias scsi hostadapter1l mptspi 

SLAVE=yes alias scsi hostadapter2 ata piix 

DEVICE-eth0 alias snd-card-0 snd-ens1371 

MTU="" options snd-card-0 index=0 

NETMASK="" options snd-ens1371 index=0 

BROADCAST="" alias ethO pcnet32 

IPADDR="" alias eth] pcnet32 

NETWORK="" alias eth2 pcnet32 

MASTER=bond0 alias ethl pcnet32 

ONBOOT=no | bondO bonding 

USERCTL=nj bond1 bonding 


~ 


~ 


"ifcfg-ethO" 12L, 148C written 





Gambar 2. Isi file /etc/network-scripts/ifcfg-eth0. 


ada. Namun jika sudah ada, maka edit 
dan konfigurasikan sesuai kebutuhan. 
Berikut ini contoh konfigurasi untuk 
ifcfg-bond0 dan ifcfg-bond1. 
Pada file ifcfg-bondO masukkan baris 
berikut: 
BOOTPROTO-none 
DEVICE=bondo 
MTU="" 
NETMASK-255.255.255.0 
BROADCAST-192.9.18.255 
IPADDR-192.9.18.8 
NETWORK=192.9.18.0 
ONEBOO'-yes 
USERCTL=no 
Pada file ifcfg-bond1 masukkan baris 
berikut: 
BOOTPROTO-none 
DEVICE-bond1 
MTU="" 
NETMASK-255.255.255.0 
BROADCAST-192.9.19.255 
IPADDR-192.9.19.254 
NETWORK=192.9.19.0 
ONEOO'-ves 
USERCTL=no 


2. Interface jaringan (Ethernet) 
Jika empat interface jaringan sudah 
terdeteksi oleh 
konfigurasi untuk interface jaringan 


sistem, maka file 


tidak perlu dibuat, lanjutkan dengan edit 
dan disesuaikan seperti pada contoh di 
bawah. 
Pada file ifcfg-ethO masukkan baris 
berikut: 
BOOTPROTO-none 
HWADDR=00:0A:5E:75:A0:32 
SLAVE=yes 
DEVICE=etho 
MTU="" 


www.infolinux.web.id 


12,10 ALL Hj 








NETMASK-" " 

BROADCAST-” " 

IPADDR-" " 

NETWORK="" 

MASTER=bond0 

ONBOOT=no 

USERCTL=no 
Pada file ifcfg-ethl masukkan baris 
berikut: 

BOOTPROTO=none 

HWADDR=00:04:75:C3:3D:B5 

SLAVE=yes 

DEVICE-eth1 

MTU="" 

NETMASK="" 

BROADCAST-” " 

IPADDR-" " 

NETWORK="" 

MASTER=bond0 

ONBOOT=no 

USERCTE=nNo 
Pada file ifcfg-eth2 masukkan baris 
berikut: 

BOOTPROTO=none 

HWADDR=00:0A:5E:75:9F:C9 

SLAVE=yes 

DEVICE=eth2 

MTU="" 

NETMASK="" 

BROADCAST=”"" 

IPADDR="" 

NETWORK="" 

MASTER=bond1 

ONBOOT=no 

USERCTE=no 
Pada file ifcfg-eth3 masukkan baris 
berikut: 

BOOTPROTO=none 

HWADDR=00:0A:5E:75:9F:DF 

SLAVE=yes 

DEVICE=eth3 


"/etc/modprobe.conf" 12L, 295C written 
Gambar 3. Menambah parameter di file /etc/modprobe.conf. 





8,10 ALL - 


MU 
NETMASK="" 
BROADCAST="" 
IPADDR-" " 
NETWORK-" " 
MASTER=bond1 
ONBOOT=no 
USERCTL=no 


Modul bonding 


Sebagaimana kita ketahui bahwa pada 
kernel dengan dukungan modul bonding, 
standar maksimum bonding hanya satu. 
Jadi jika kita akan membuat lebih dari satu 
bonding, maka modul tersebut harus di-un- 
load dan di-load kembali dengan tambahan 
dukungan untuk bonding lebih dari satu 
(max bonds-n). 

Pada sistem yang akan kita buat kali ini, 
akan kita gunakan dua bonding jadi max 
bonds harus diberikan nilai 2. 


@ Pada /etc/modprobe.conf tambahkan 
baris berikut: 
alias bond0 bonding 
alias bondl bonding 
@ Pada /etc/rc.d/rc.local tambahkan baris 
berikut: 
/sbin/rmmod bonding 
/sbin/modprobe bonding max 


bonds-2 miimon-100 mode-0 


Pengujian 
Setelah modul bonding di-load, maka pada / 
proc/net/bonding/ akan terdapat dua buah 
file yaitu bondO dan bond1 dengan detail isi 
sebagai berikut: 
File /proc/net/bonding/bond0 
Ethernet Channel Bonding Driver: 


v3.0.1 (January 9, 2006) 


INFOLINUX = 10/2007 51 





TUTORIAL NETWORK BONDING 


root@wsO0l1;~ 















[= root@wsO0il:~ Sx 


File Edit View Terminal Tabs Help File Edit View Terminal Tabs Help 





#!/bin/sh Ethernet Channel Bonding Driver: v3.0.1 (January 9, 2006) [| 
# 

# This script will be executed *after* all the other init s Bonding Mode: load balancing (round-robin) 

crapEs., MII Status: up 


# You can put your own initialization stuff in here if you 
don't 
# want to do the full Sys V style init stuff. 


MII Polling Interval (ms): 100 
Up Delay (ms): 0 
Down Delay (ms): 0 


Slave Interface: etho 

MII Status: up 

Link Failure Count: 0 

Permanent HW addr: 00:0a:5e:75:a0:32 


touch /var/lock/subsys/local 
/sbin/rmmod bonding 
sbin/modprobe bonding MexMbonds-2 miimon-100 mMode-0 


Slave Interface: ethl 

MII Status: up 

Link Failure Count: 0 

Permanent HW addr: 00:04:75:c3:3d:b5ff 

-- INSERT -- LI oT 


Gambar 5. Isi file /proc/net/bonding/bondO. 











-- INSERT -- 9,1 ALL All & 


Gambar 4. Menambah parameter di file /etc/rc.d/rc.local. 


Bonding Mode: load balancing (round- | pengujian berhasil dengan baik. Selanjutnya RX packets:818026875 


robin) kita dapat lanjutkan untuk me-restart errors:0 dropped:0 overruns:1968 


MII Status: up layanan jaringan pada sistem, lakukan frame: 0 


MII Polling Interval (ms): 100 perintah berikut ini: TX packets:656609192 


Up Delay (ms): 0 # /etc/init.d/network restart errors:0 dropped:0 overruns: 0 


Down Delay (ms): 0 Untuk memastikan apakah interface carrier:0 


bonding sudah mendapatkan IP address 


collisions:0 txgueuelen:0 


Slave Interface: eth0 yang diberikan berikan perintah berikut ini RX bytes:4022385916 (3.7 


MII Status: up untuk melihat statusnya: GiB) TK bytes:2922878237 (2.7 GiB) 


Link Failure Count: 0 # /sbin/ifconfig 


Permanent HW addr: 00:0a:5e:75:a0:32 Lalu akan muncul hasil output seperti bond1 Link encap:Ethernet 


di bawah ini/sesuai dengan konfigurasi HWaddr 00:0A:5E:75:9F:C9 


Slave Interface: ethl Anda. inet addr:192.9.19.254 


Mil Status w9 bondo Link encap:Ethernet Beast 92, Sloe 255 


lank Pailuxre Count: 0 HWaddr WO 0A:5H:75:A0:32 Mask: 255.255. 2552 0 


Permanent HW addr: 00:04:75:c3:3d:b5 inet addr: 192 9.188 inete addr: fe80::200:ff: 


File /proc/net/bonding/bond1 


Ethernet Channel Bonding Driver: 


Beast 92 9.138.255 
Masks255 2552550 


inete addr: fe80::200:ff: 


fe00:0/64 Scope:Link 


fe00:0/64 Scope: Link 
UP BROADCAST RUNNING 
MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1 
RX packets:666277911 


v3.0) 1) (danmuany 9, 2006) UP BROADCAST RUNNING errors:0 dropped:0 overruns:146468 





Bonding Mode: load balancing (round- MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1 frame: 0 

robin) 

Mil Status up [= root@wsOl1;~ Sl: 
MII Polling Interval (ms): 100 File Edit View Terminal Tabs Help 

Us Del Mae Ethernet Channel Bonding Driver: v3.0.1 (January 9, 2006) 6 


HERES Ee Bonding Mode: load balancing (round-robin) 


MII Status: up 

MII Polling Interval (ms): 100 
Up Delay (ms): 0 

r Down Delay (ms): 0 


Slave Interface: eth2 
Mil Status: up 
Link Failure Count: 


P t HW addr: 00:0a:5e:75:9£:c9 
SANG ae aes Š Slave Interface: eth2 


MII Status: up 
Slave Interface: eth3 Link Failure Count: 0 
hore Sieeeess Uu Permanent HW addr: 00:0a:5e:75:9f:c9 
Sa Slave Interface: eth3 
MII Status: up 
Link Failure Count: 0 
Wermanent HW addr: 00:0a:5e:75:9f:df 
-- INSERT -- y le ay i 


Gambar 6. Isi file /proc/net/bonding/bond1. 


Permanent HW addr: 00:0a:5e:75:9f:df 


Aktifasi jaringan bonding 


Sebelum kita aktifkan jaringan, sebaiknya Top & 


pastikan modul bonding sudah di-load dan 


52 10/2007 =E INFOLINUX www.infolinux.web.id 


TUTORIAL NETWORK BONDING 





= r00t@WwWSs0l11:/etc/sysConfhig/networ K-scrip£ts = lo! 
File Edit View Terminal Tabs Help 

[root@ws011 network-scripts]# ifconfig a 
bondo Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:64:B1:10 


inet addr:192.9.18.8 Bcast:192.9.18.255 Mask:255.255.255.0 
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe64:b110/64 Scope:Link 

UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1 

RX packets:3353 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

TX packets:1661 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
collisions:0 txgueuelen:0 

RX bytes:3626780 (3.4 MiB) TX bytes:633302 (618.4 KiB) 


Stability 
Security 
Performance 
Scalability 
Manageability 
Upgradeability 
Certified- 
Hardware 


bondl Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:64:B1:24 
inet addr:192.9.19.254 Bcast:192.9.19.255 Mask:255.255.255.0 
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe64:b124/64 Scope:Link 
UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1 
RX packets:117 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
TX packets:187 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
collisions:0 txqueuelen:0 
RX bytes:32141 (31.3 KiB) TX bytes:44377 (43.3 KiB) 


eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:64:B1:10 
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe64:b110/64 Scope:Link 


Gambar 7. Tampilan ifconfig setelah selesai konfigurasi network Bonding. 








TX packers 752387907 TX packers. 320304595 


errors:0 dropped:0 overruns: 0 errors:0 dropped:0 overruns:0 a — 


carrier:0 Carrier: 0 


collisions:0 txqueuelen: 0 
RX bytes:505913027 (482.4 
MLB) TX byes 2391926247) (3.1 GLB) 


etho Link encap:Ethernet 
HWaddr 00 0A:5E:752A0:32 

inete addr: 
fe80::20a:5eff:fe75:a032/64 Scope: 
Link 

UP BROADCAST RUNNING SLAVE 
MULETCAST MAENG sil 500 Mesa il 

RX packets:408976948 
errors:0 dropped:0 overruns:1004 
frame: 0 

TX packets :328304597 
errors:0 dropped:0 overruns:0 
carrier:0 

collisions:0 
txqueuelen:1000 

RX bytes L911 34455 GE 
GiB) TX bytes:3613254894 (3.3 GiB) 

Tamberu el) base 


address:0x800 


ethl Link encap:Ethernet 
HWaddr 00:0A:5E:75:A0:32 
inet6 addr: 


collievons: 0 
exqucuelen: 1000 

RX ia Si 2109251461 (13 
GiB) TX bytes:3604590639 (3.3 GiB) 


eth3 Link encap:Ethernet 
Waddie O0- OA: SH. 75. 2309 

inete addr: 
fe80::20a:5eff:fe75:9fc9/64 Scope: 
Link 

UP BROADCAST RUNNING SLAVE 
MULTICAST MTU:1500 Metric:1 

RX packets: 333033440 
Sos TU dropped oven - 70570 
frame: 0 

IP packers 2s 76193952 
errors:0 dropped:0 overruns:0 
carrier: 0 

collisions: 0 
txqueuelen:1000 

RX byees 169505756) (161.6 
MIB) TX ytes: 1691662732 (1.5 GLB) 

Knee 20 BaSe 
address: 0xac00 


Selanjutnya Anda dapat aplikasikan 


SUSE. Linux Enterprise 
Server 10 


1 


fe80::20a:5eff:fe75:a032/64 Scope: konfigurasi tersebut untuk kebutuhan, 
Link sesuai dengan opsi yang dibutuhkan. Untuk 
UP BROADCAST RUNNING SLAVE | opsi seperti contoh di atas, penulis telah 


MULTICAST MTU:1500 Metric:1 mencobanya dan telah dilakukan pada File 


GudangLinux 


Migration Center 


www.gudanglinux.com 


RX packets:409049927 server dan directory server serta PC router. 


errors 0 duopped Saba 964 Selamat mencoba! Ô 


Sigid [sigidwu@ gmail.com] 


frame: 0 





www.infolinux.web.id INFOLINUX = 10/2007 53 


TUTORIAL SHARED LIBRARY 


54 





sendiri, seperti yang kita bahas di tulisan ini. 


Shared library merupakan salah satu cara 
yang digunakan untuk menjadikan program 
lebih modular, lebih cepat ketika kompilasi 
dan lebih mudah ketika update dilakukan. 
Suatu program dan program lainnya bisa 
mempergunakan satu shared library yang 
sama, sehingga dapat pula menghemat 
ruang kosong harddisk. Keuntungan lainnya, 
developer program bisa berkonsentrasi penuh 
pada program yang dibangun, tanpa harus 
repot-repot memikirkan fungsionalitas yang 
telah disediakan oleh shared library tertentu. 
Bagi pengguna yang terbiasa bekerja dengan 
Windows, shared library di Linux mirip 
dengan file DLL di Windows. 

Dengan mudah, kita bisa mengenali shared 
library yang terinstal di sistem kita. Kita bisa 
membuka direktori /lib, atau /usr/lib, dan 
akan menemukan banyak sekali file dengan 
nama yang relatif aneh, yang umumnya di- 
awali dengan lib dan memiliki ekstensi nama 
file .so.<versi>, dan kemudian terdapat beber- 
apa symbolic link ke file tersebut dengan awa- 
lan nama yang sama, namun dengan ekstensi 
yang lebih sederhana. Sebagai contoh: 

S is -al /usr/lib/libncurses so* 

lrwxrwxrwx 1 root root Z0 201075 
06-03 20:37 /usr/lib/libncurses.so 
=> /lib/libneurses.so.5 
lrwxrwxrwx 1 root root 17 2007= 
06-03 20:29 /usr/lib/libncurses.so.5 
=> Inbneurses.30.5 5 


-rwxr-Xr-X 1 root root 267584 2006- 


10/2007 FT INFOLINUX 


02-08 12:18 /usr/lib/libncurses. 
SOS 
Dari contoh tersebut, yang menampilkan 
pustaka ncurses, dengan nama file libncurses. 
s0.5.5, yang tersimpan di /usr/lib, bisa kita 
lihat bahwa: 
@ libncurses.so.5 merupakan symbolic link 
ke libncurses.so.5.5. 
@ libncurses.so merupakan symbolic link ke 
libncurses.so.5. 


Sementara, berikut ini adalah tipe file 
libncurses.so.5.5 menurut program file: 
S file /usr/lib/libncurses.so.5.5 
/usr/lib/libncurses.s0.5.5: ELF 32- 
bit LSB shared object, Intel 80386, 


version 1 (SYSV), stripped 

Dari keluaran program file tersebut, file 
libncurses.so.5.5 adalah shared object (shared 
library) 32 bit dengan format ELF. 

Penjelasan lebih lanjut tentang nama file 
dan kenapa sistem symbolic link akan kita 
bahas di bagian detil nama shared library. 

Di tulisan ini, kita akan membahas 
bagaimana kita membangun shared library 
kita sendiri, termasuk segala sesuatu yang 
terkait dengan penggunaan shared library. 

Untuk memaksimalkan pembahasan, kita 
tidak akan membahas terlalu detail tentang 
penggunaan shared library. Pembahasan 
tentang penggunaan shared library telah kita 
lakukan pada edisi November 2005. 


Semua contoh di tulisan ini dibangun di 


atusan sampai ribuan shared library hadir di sistem dan menunjang berbagai aplikasi 
yang kita gunakan. Ada yang bertugas untuk menangani internal sistem, ada yang 
bertugas untuk bekerja dengan hardware tertentu, menangani terminal, bekerja 


dengan XML, dan lain sebagainya. Kita pun tentu bisa membangun shared library 


atas sistem Slackware Linux 11.0, dengan GCC 
versi 3.4.6, namun seharusnya dapat diterap- 
kan tanpa masalah pada sistem lainnya. 


Lebih lanjut dengan nama pustaka 
Sebagian besar pustaka umumnya melengkapi 
dirinya dengan versi mayor, versi minor dan 
release number. Atau, setidaknya versi mayor 
dan minor. Mari kita lihat kembali pustaka 
ncurses yang dibahas sebelumnya, yang 
tersimpan pada nama file libncurses.so.5.5 
(direktori /usr/lib): 

@ Nama file diakhiri dengan ekstensi .so 
(shared object), diikuti oleh versi mayor, 
versi minor dan release number (apabila 
ada). Dalam contoh ini, pustaka ncurses 
tersebut tidak datang dengan release 
number. 

@ Dengan menggunakan penomoran yang 
jelas, kita bisa mengetahui dengan baik 
pustaka yang terinstal, terutama kalau 
pustaka tersebut dirilis cukup sering, 
dengan perubahan versi yang kecil-kecil. 

@ Nama file lengkap suatu pustaka, kita 
sebut sebagai real name. 

@ Ketika kita membangun suatu pustaka, 
kita perlu menyebutkan secara detail versi 
pustaka. 


Selain real name, kita mengenal pula 
istilah soname. Soname dari pustaka ncurses 
sebelumnya adalah libncurses.so.5, yang me- 
rupakan symbolic link ke realname libncurs- 


www.infolinux.web.id 


es.s0.5.5. Berikut ini adalah aturan soname: 

@ Pola nama umumnya diawali dengan lib, 
diakhiri dengan .so dan .<versi>. 

@ Dalam contoh ncurses tersebut, .<versi> 
adalah .5. 

@ Ketika suatu program menyatakan mem- 
butuhkan suatu pustaka, maka program 
tersebut umumnya cukup menyatakan 
membutuhkan soname, bukan realname. 
Jadi, program membutuhkan libncurses. 
s0.5, bukannya libncurses.so.5.5. 


Selain realname dan soname, kita mengenal 
pula linker name. Linker name dari pustaka 
ncurses sebelumnya adalah libncurses.so, 
yang merupakan symbolic link ke soname 
libncurses.so.5. Linker name sendiri adalah 
symbolic link ke soname atau realname 
terbaru. Di contoh ini, linker name adalah 
symbolic ke soname. 

Mekanisme penggunaan symlink seperti 
ini akan memudahkan proses update sistem, 
termasuk memudahkan pula, apabila 
program tertentu membutuhkan pustaka 


versi berbeda. 


Melihat kebutuhan pustaka 


Di Linux, sangat mudah bagi kita untuk 
melihat pustaka-pustaka apa saja yang 
dibutuhkan oleh suatu program. Kita cukup 
mempergunakan program Idd. Sebagai con- 
toh, kita akan melihat pustaka-pustaka apa 
saja yang dibutuhkan program program Is (1): 
$ lad 7 bam/ is 
linux-gate.so.,l MA NO OOO 
Librc So. => /lio/tle/librt.80. 1 
(0xb7ed3000) 
Tala so.6 => /lab/tls/Ilabe.s0.6 
(0xb7da4000) 
Iabpthread so” => /lab/tils/ 
libpthread.so.0 (0xb7d92000) 
lib/ld-linux.so.2 (0xb7eec000) 
Bisa kita lihat bahwa program Is mem- 
butuhkan: 
@ linux-gate.so.1 (akan dibahas kemudian). 
@ Id-linux.so.2 (akan dibahas kemudian). 
@ libc.so.6, 
mendasar sistem, yaitu pustaka C (GNU C 


yang merupakan pustaka 
library). 

@ libpthread.so.0. 

@ librt.so.l. 


Bisa kita lihat, program Is membutuhkan 
soname dan bukannya realname. Di sistem 


penulis, realname dari librt.so.1 adalah librt- 


www.infolinux.web.id 


2.3.6.0, seperti pada keluaran perintah Is 
berikut: 
$ ls -al /lib/tlg/lLilbrrt* 
Wat ans l TOOr OOE 34763 2006- 
09-14 14:54 /lib/tls/librt-2.3.6.so0* 
irwxrwxrwx I root root l4, 200 7= 
06-03 20:35 /lab/tls/librt.s0.1 => 
Na eps PANG ON 
Ketika suatu program membutuhkan 
pustaka tertentu namun pustaka yang di- 
butuhkan tidak bisa ditemukan, Idd akan 
menampilkan not found seperti pada contoh 
berikut: 
$ ldd ./test matematika 
linux-gate.so.1 == (0xfitre000) 
libmatematikea.so.0 => not found 
labe.so.6 => /lib/tls/libe.so.6 
(0xb7dbe000) 
/lib/ld-linux.so.2 (0xb7efe000) 
Dan, program tersebut pun tidak dapat 
dijalankan: 
$ ./test matematika 
./test matematika: error while 
loading shared libraries: 
libmatematika.so.0: cannot open 
shared object file: No such file or 
directory 
Menarik bukan? Bagi Anda yang ingin 
melihat detil cara kerja program Idd, bukalah 
/usr/bin/ldd dengan text editor Anda. 


Ld-linux.so.2 

Ketika kita menjalankan suatu program di 
Linux, secara otomatis, program loader juga 
akan dijalankan. Program loader ini berfungsi 
untuk menemukan dan menjalankan semua 
shared library yang dibutuhkan oleh program 
tersebut. 

Program loader di Linux, seperti pada 
contoh program Is sebelumnya, tersimpan 
pada /lib/Id-linux.so.2. 

Kemanakah loader akan mencari pustaka? 
Kita akan membahasnya setelah ini. 


Lokasi pencarian pustaka 

Lokasi pustaka sistem tidak harus selalu di 
/usr/lib atau di /lib, melainkan di mana saja, 
walaupun /lib, /usr/lib dan /usr/local/lib 
merupakan tempat-tempat yang dikhususkan 
untuk pustaka. 

Kita bisa mendefinisikan lokasi pustaka di 
file /etc/ld.so.conf. Berikut ini adalah contoh 
/etc/ld.so.conf di sistem penulis: 

S cat /ere/lel 60, cont 
/ugr/local/ Liis 


TUTORIAL SHARED LIBRARY 


/usr/X11R6/lib 
/usr/i486-slackware-linux/lib 
/opt/kde/lib 
jolene Alat kena fala 
Tambahkanlah lokasi pustaka Anda di 
baris baru di file ini, kemudian jalankanlah Id- 
config untuk membuat cache pustaka. Cache 
yang dihasilkan akan disimpan di /etc/ld.so. 
cache, yang selanjutkan akan di-load oleh 
program loader. 
Setiap kali pustaka sistem bertambah, 
perubahan, 


berkurang atau mengalami 


jalankanlah program ldconfig. 


Linux-gate.so.1 
Ketika kita mempergunakan program Idd 
untuk melihat kebutuhan pustaka suatu 
program, ldd akan menampilkan path ke 
pustaka yang dibutuhkan. Namun, tidak 
untuk linux-gate.so.1. Bahkan, ketika kita 
mencari ke file sistem, kita juga tidak akan 
menemukan file ini. 

Lantas, kalau tidak terdapat di file sistem, 
di mana kita bisa menemukan file ini? Dan 
mengapa pula kalau file tidak tersedia, Idd 
tidak menampilkan pesan not found? 

Linux-gate.so.1 sebenarnya pemetaan ke 
virtual shared library yang dibuat oleh kernel. 
Virtual shared library digunakan untuk 
memilih interface terbaik untuk menjalankan 
system call tergantung pada CPU. 

Dengan demikian, kita tidak perlu mencari 
keberadaan linux-gate.so.1. 


Variabel untuk pencarian pustaka 
Seperti disebutkan sebelumnya, lokasi pusta- 
ka didefinisikan di /etc/ld.so.conf. Sayang- 
nya, hanya root yang berhak menulis ke file 
tersebut. 
Bagaimana kalau suatu program mem- 
butuhkan pustaka tertentu, di mana: 
@ Lokasinya tidak terdaftar di /etc/ld.so.conf. 
@ Kita tidak mungkin mengopikan pustaka 
tersebut ke lokasi-lokasi yang terdaftar di 
/etc/\d.so.conf. 
@ Kita tidak memiliki hak root. 


Solusinya adalah: gunakan environment 
variabel LD LIBRARY PATH. Aturan peng- 
gunaannya sama dengan variabel PATH, yaitu 
direktori-direktori dideretkan dipisahkan oleh 
titik dua (:). 

Sebagai contoh penggunaan, kita me- 
nambahkan direktori aktif (.) dan /mylib ke 
dalam lokasi pencarian pustaka, dengan tetap 


INFOLINUX = 10/2007 55 


56 


mempertahankan isi variabel LD_LIBRARY_ 
PATH sebelumnya: 

$ export LD LIBRARY PATH=. : / 

mylib:$LD LIBRARY PATH 


LD DEBUG 

Environment Variabel yang satu ini sangat 

berguna ketika kita ingin melihat detail infor- 

masi yang berhubungan dengan penggunaan 

library. 
Nilai-nilai yang bisa di-assign ke variabel 

ini: 

@ files: menampilkan file yang diproses dan 
pustaka apa yang dibutuhkan. 

@ bindings: menampilkan informasi tentang 
symbol binding. 

@ libs: menampilkan search path pustaka. 

@ versions: menampilkan ketergantungan 
versi tertentu. 

@ reloc: menampilkan informasi pemrosesan 
relokasi. 

@ statisticss menampilkan statistik relokasi. 

@ unused: menampilkan dynamic shared 
object yang tidak digunakan. 


e all. 
@ help. 
Contoh: 
> LD DEBUG=files /orn/ Lg 
Sil: 
3127; mlela sosi [L0]? 
needed by /bin/ls [0] 
3127; mlela S0- [0]? 


generating link map 


3127: dynamic: 0xb7eeaeec base: 
0xb7ee4000 size: 0x0000724c 

3127: entry: Oxb7ee5d60 phdr: 
0xb7ee4034 phnum: 9 

Sala 

Se 

3127: file=libc.so.6 [0]; needed 
by /bim/lese [0] 

3127; le se soon 10]? 


generating link map 


3127: dynamic: Oxb7edfd5c base: 
0xb7db5000 size: 0x0012ecdc 

31275 entry: Irb/de9tI1 0) phds: 
0xb7db5034 phnum: 10 

Cag 

Bala 

21272) tle=lteprhnead.so,0 Oh 


needed by /lib/tls/librt.so.1 [0] 


3127: tile=libpthread.so.0 [0]; 
generating link map 
3127: dynamic: 0xb7dbledo base: 


10/2007 FT INFOLINUX 


0xb7da3000 size: 0x000111d8 
ad > entry. Uxbidaysil0. plidi > 
0xb7da3034 phnum: 9 
Bae 
SI 
3127; calling rmaits bol 


libpthread.so.0 
ILZE 
S27: 
3127s Calling imite /lilb/tle/Lilbe, 
so.6 
SLZ TE 
3127: 
31273 cal anon bol 
librt 60, 1 
ILZE 
31275 
3127: initialize program: /bin/ls 
3127: 
31275 
21272 transterring control: /bin/!s 
SLZ YE 
laiis 


bin boot dev etc home 


media mnt opt proc root sbin 


SyS Tmo Uer var 

31275 

3127s calling mars ole 
so.6 [0] 

3127: 

Mempergunakan bantuan LD_ 


DEBUG=filles, kita bisa pula mendapat- 
kan pustaka yang dibutuhkan oleh suatu 
program: 

$ LD DEBUG=files /bin/ls 2» /tmp/ 


needed 
bin boot dev etc home lib 
media mnt opt proc root sbin 


SyS Ep MUSI var 


$ cat /tmp/needed | grep -i needed 


3162: file=librt.so.1 [0]; needed 
by 9/ bam lise [0] 

3162: file=libc.so.6 [0]; needed 
by /bim/ls [0] 

2162: tile=libprhvead co. 0 TO 


needed by /lib/tls/librt.so.1 [0] 


Pustaka pertama: libmyhelloworld 
Berikut ini, kita akan membangun pustaka 
pertama kita, yang akan kita berinama libmy- 
helloworld. Fungsi yang bisa kita pergunakan 
adalah: 


void myhelloworld (void) ; 


Fungsi tersebut akan mencetak tulisan My 
Hello World. 


Membangun shared library 
Untuk membangun pustaka libmyhel- 
loworld, pertama-tama, kita akan me- 
nyiapkan dua buah file: myhelloworld.c dan 
myhelloworld.h. 

Berikut ini adalah isi dari myhelloworld.h: 

void myhelloworld (void): 
Berikut ini adalah isi dari myhelloworld.c: 


#include <stdio.h> 


void myhelloworld (void) 
{ 
fprintf (stdout, My Hello World\ 


DE, 


} 


Setelah itu, kita akan melakukan kompi- 

lasi: 
$ gcc -£PIC -c myhelloworld.c 

Setelah perintah ini dilakukan, kita akan 
mendapatkan myhelloworld.o. Opsi -fPIC 
akan mengenable Position Independent Code, 
yang dibutuhkan oleh sebuah shared library. 

$ gcc -shared -Wl,- 

soname, libmyhelloworld. 

so.0 -olibmyhelloworld.so.0.0 
myhelloworld.o 

Setelah perintah ini dilakukan, kita akan 
mendapatkan libmyhelloworld.so.0.0, yang 
merupakan pustaka yang ingin kita bangun. 
Dalam proses kompilasi, kita menyebutkan 
soname libmyhelloworld.so.0. 

Selanjutnya, seperti telah dibahas di awal 
tulisan, kita membuat soname berupa symlink 
ke realname libmyhelloworld.so.0.0: 

S In -sf libmyhelloworld.so.0.0 
libmyhelloworld.so.0 

Dan, tidak lupa pula kita membuat linker 
name, berupa symlink ke soname libmyhel- 
loworld.so.0: 

$ In -sf libmyhelloworld.so.0 
libmyhelloworld.so 

Selesai sudah. Pustaka tersebut bisa di- 
gunakan seperti halnya shared library lainnya 
di sistem. Anda bisa mengopikannya ke lokasi 
yang terdaftar di /etc/ld.so.conf atau mem- 
pergunakan variabel LD LIBRARY PATH. 


Membangun program pengguna 

Berikut ini, kita akan membangun program 
test myhelloworld, yang akan memper- 
gunakan shared library libmyhelloworld.so.0, 


www.infolinux.web.id 


yang kita bangun sebelumnya. 
Berikut ini adalah source code test myhel- 
loworld.c: 


#include myhelloworld.h 


int main (void) 

{ 
myhelloworld () ; 
return 0: 

} 

Di dalam source code, kita cukup memang- 
gil fungsi myhelloworldQ yang disediakan oleh 
pustaka libmyhelloworld.so.0. 

Selanjutnya, lakukanlah kompilasi dan 
link dengan perintah berikut: 

» gee -© test mynelloworle. test 
myhelloworld.c -L. 

Setelah itu, 

program dengan nama test myhelloworld. 


-lmyhelloworld 

akan terbentuk sebuah 
Contoh output: 

S LD LIBRARY PATH-. ./test 

myhelloworld 

My Hello World 


Melihat kebutuhan pustaka 
S LD LIBRARY PATH=. a test 
myhelloworld 
linux-gate.so,l => (OxELELeod0) 
libmyhelloworld.so.0 => ./ 
libmyhelloworld.so.0 (0xb7£34000) 
ibe sso.6 => /lib/tls/ labe jso.6 
(Oxb7d£6000) 


/ Way ie linux. 60.2 (007738000) 


Pustaka kedua: libmatematika 
Pustaka yang kedua ini lebih sedikit kompleks 
dan melibatkan penggunaan beberapa file 
source code. Berikut ini adalah fungsi yang 
disediakan: 
double kuadrat (double x); 
double lebihbesar (double x, double 
WI i 
double lebihkecil (double x, double 
yh: 

Fungsi-fungsi tersebut akan bekerja sesuai 
namanya: menghitung kuadrat, mencari 
bilangan yang lebih besar dari dua bilangan 
dan mencari bilangan yang lebih kecil dari dua 
bilangan. 


Membangun shared library 

Untuk membangun pustaka, kita akan menyi- 

apkan file: 

@ matematika.h, header yang akan meng-in- 
clude header-header fungsi yang disediakan. 


www.infolinux.web.id 


Pengguna yang ingin mempergunakan lib- 
matematika cukup menginclude file ini. 

@ kuadrat.h dan kuadrat.c 

@ lebihbesar.h dan lebihbesar.c 

@ lebihkecil.h dan lebihkecil.c 


Berikut ini adalah isi dari kuadrat.h: 
double kuadrat (double x): 
Berikut ini adalah isi dari kuadrat.c: 
double kuadrat (double x) 
{ 
PATUN K S KA 
i 
Berikut ini adalah isi dari lebihbesar.h: 
double lebihbesar (double x, double 
y) 6 
Berikut ini adalah isi dari lebihbesar.c: 
double lebihbesar (double x, double 
y) 
{ 
de l > y) 
LELLA, See 
else if (x < y) 
CELUM Wi 
else 
Ketua OF 
je 
Berikut ini adalah isi dari lebihkecil.h: 
double lebihkecil (double x, double 
WI 6 
Berikut ini adalah isi dari lebihkecil.c: 
double lebihkecil (double <, double 
y) 
{ 
ar (x e s) 
WSC UIE Se 
else if (x > y) 
CELUM Wi 
else 
cerura 0; 
le 
Berikut ini adalah isi dari matematika.h: 
#include kuadrat.h 
#include lebihbesar.h 
#include lebihkecil.h 
Lakukanlah kompilasi dengan perintah- 
perintah berikut: 
$ Gee EDI -0 kuadrat. 
S gcc -fPIC -c lebihbesar.c 
5$ gee =£PIC -c lebihkecil.¢ 
Setelah kompilasi, akan terbentuk object 
kuadrat.o, lebihbesar.o dan lebihkecil.o. 
$ gcc -shared -WI1, - 
soname, libmatematika.so.0 - 


olibmatematika.so.0.0 kuadrat.o 


lebihbesan.o) lLebihkeerl oo 
Setelah ini, kita akan mendapatkan 
libmatematika.so.0.0. 
Selanjutnya, kita akan membuat symlink 
untuk soname dan linker name: 
S In -sf libmatematika.so.0.0 
libmatematika.so.0 
$ In -sf libmatematika.so.0 
libmatematika.so 
Pustaka libmatematika.so.0.0 pun selesai 
kita buat dan bisa segera dipergunakan. 


Membangun program pengguna 
Berikut ini, kita akan membangun program 
test_matematika, yang akan mempergunakan 
shared library libmatematika.so.0, yang kita 
bangun sebelumnya. 

Berikut ini adalah source code test 
matematika.c: 

#include <stdio.h> 


#include matematika.h 


int main(void) 
{ 

Porn (stdout, 25 ladak = SN 
n, kuadrat (25)): 

Eprints (stdout, Bilangan 
terbesar antara 10 dan 20 adalah 
sf/ln, lebihbesar(10,20)): 

moraci (sedout, Bilangan 
terkecil antara 10 dan 20 adalah 


SENG, lebihkecil (10,20)): 


return 0: 
) 
Selanjutnya, lakukanlah kompilasi dan 
link dengan perintah berikut: 
$ gee -0 test metematika test 
maeemettka,e m TER maena eea] 


Setelah itu, 


program dengan nama test_matematika. 


akan terbentuk sebuah 
Contoh output: 

S LD LIBRARY PATH=. ./test 

matematika 

25 kuadnat 625000000 

Bilangan terbesar antara 10 dan 20 

adalah 20.000000 

Bilangan terkecil antara 10 dan 20 

adalah 10.000000 

Melihat kebutuhan pustaka 
S LD LIBRARY PATH=. Idd test 
matematika 

linux-gate.so.1 == (Oxtffte00O) 


libmatematika.so.0 => ./ 


INFOLINUX = 10/2007 57 


58 


libmatematika.so.0 (0xb7f2f£000) 
Jale sore => /Iib/euls/labeso.6 
(Oxb7d£1000) 


(lab td Winx. se 2 (0xb7E33000) 


rpath yang (mungkin) berguna 

Selama ini, dalam konteks penggunaan 
pustaka, kita selalu memandang dari sisi pen- 
carian pustaka oleh program loader. Dengan 
demikian, kita akan berbicara tentang lokasi 
pustaka yang ditentukan oleh /etc/Id.so.conf 
atau variabel LD LIBRARY PATH. 

Sebenarnya, kita bisa pula mengatur agar 
lokasi pustaka di-hardcode ke dalam pro- 
gram atau pustaka pada saat linking. Sebagai 
contoh, kita bisa mengatur agar lokasi pencari- 
an di-hardcode ke direktori aktif. 

Program contoh yang akan dipergunakan 
adalah test matematika. Masih di direktori 
yang sama, kita akan melakukan kompilasi 
ulang agar program test matematika selalu 
mencari juga ke direktori aktif: 

ace - parle -20 Test 
Ma sema sae = ina maa ka =a 
lmatematika 

Sebagai catatan, perbedaan dengan perin- 
tah sebelumnya adalah kita menambahkan 
-WI,-rpath,. (jangan lupakan titik terakhir). 

Setelah perintah ini dilakukan, program 
test matematika akan dihasilkan. Berbeda 
dengan sebelumnya, program ini akan selalu 
mencari ke direktori aktif sehingga penamba- 
han lokasi pustaka di /etc/ld.so.conf dan vari- 
abel LD LIBRARY PATH tidak diperlukan. 

Bagi pengguna yang ingin mengetahui 
informasi RPATH yang dikompilasi ke dalam 
executable, gunakanlah program objdump 
dengan argumen -p. Contoh: 


S objdump -p test matematika 
Dynamic Section: 


RPATH 


Dynamic load shared library 
Semua pembahasan sebelumnya memfokus- 
kan pada pembuatan dan penggunaan shared 
library secara langsung. Dengan demikian, 
program yang dihasilkan akan ‘membutuh- 
kan shared library tertentu pada saat ekseku- 
si. Apabila shared library tersebut tidak di- 
temukan, maka program tidak dapat berjalan. 
Bagaimana kalau Anda membutuhkan 
kondisi di mana suatu pustaka adalah opsion- 


10/2007 = INFOLINUX 


al. Apabila ada, maka akan di-load. Apabila ti- 
dak ada, program tetap dapat berjalan. Hal ini 
mirip dengan konsep plugin, di mana suatu 
pustaka di-load hanya kalau dibutuhkan saja. 

Untuk memungkinkan hal ini terjadi, kita 
akan membaca shared library secara dynamic 
load. Caranya sedikit lebih repot dari contoh 
penggunaan sebelumnya. 

Pustaka contoh yang dipergunakan adalah 
libmatematika.so.0. Program contoh yang 
akan membuka pustaka secara dynamic akan 
disimpan pada dl test matematika.c: 

#include <stdio.h> 


#include <dlicn.hs 


ime men (vold) 


{ 


void *handle matematika; 


double (*kuadrat) (double); 

double (*lebihbesar) 
(double,double) ; 

double (*lebihkecil) 


(double, double); 


handle matematika = dlopen(./ 
libmatematika.so, RTLD LAZY) ; 


kuadrat = dlsym(handle matematika, 
kuadrat): 

Tebihbesar = disym(handle 
matematika, lebihbesar) ; 

Jebihkecil)— disym( handle 
matematika, lebihkecil) ; 


Oei (ertdouct, 25 kuadrat = SiiN 
n, 4*kKuadrat) (25) ) 7 

rpriner (stdout, Bilangan 
serbesernyantata LO Gam 20 adalah 
sf/n, (*lebihbesar) (10,20)); 
fprintf (stdout, Bilangan 
terkecil antara 10 dan 20 adalah 
sfln, (*lebihkecil) (10,20)); 
dlclose (handle matematika): 


return 0: 


} 


Penjelasan: 

@ Kita tidak mempergunakan matematika. 
h karena akan melakukan loading secara 
dynamic. Untuk itu, kita membutuhkan 
header difcn.h. 


@ Kita menyiapkan beberapa struktur data 


untuk handle pustaka dan fungsi yang 
ingin dipergunakan: 


void “handle matematika: 


double (“kuadrat) (double): 

double (“lebihbesar) 
(double, double) : 

double (“lebihkecil) 


(double double): 

@ Dengan dlopenQ, kita bisa membuka 

pustaka secara dynamic: 
handle matematika - dlopen(./ 
libmatematika.so, RTLD LAZY) ; 

@ Selanjutnya, setelah pustaka dibuka, kita 
bisa merujuk ke fungsi yang dibutuhkan 
dengan dlsym(Q): 

kuadrat = dlsym(handle_ 
matematika, kuadrat) ; 


lebihbesar = dlsym(handle” 


matematika, lebihbesar) ; 
Jebihkecil = disym(handley 
matematika, lebihkecil) ; 


data 
yang telah disiapkan sebelumnya, kita 


@ Dan mempergunakan struktur 


bisa mempergunakan fungsi yang telah 


dirujuk: 
fprinkh (Stdeut, 25 kuadrat = 
Sa, (kuadrat) (25): 


@ Setelah menggunakan, kita menutup 
dengan dlclose) 


dlelose (handle matematika), 


Lakukanlah kompilasi dengan perintah: 
$ gee -o dil _ test matematika Cl test 
matematika.c -1dl 
Program Idd tidak menampilkan bahwa 
kita membutuhkan libmatematika.so.0: 
S ldel dil test matematika 
linux-=gate.so.1 => O e000) 
Tabdil so.2 => /lib/tle/libal,. 50.2 
(Oxb7£71000) 
ibe =soue => /lib/tls/libe, so.6 
(0xb7e42000) 
/lab/Ild-Iinux so. 2 (019796000) 
Namun, program tetap dapat memper- 
gunakan fungsionalitas libmatematika.so.0: 
$ ./dl test matematika 
25 kuadrat - 625.000000 
Bilangan terbesar antara 10 dan 20 
adalah 20.000000 
Bilangan terkecil antara 10 dan 20 
adalah 10.000000 
Seru bukan? Sampai di sini dulu pem- 
bahasan kita. Sampai ketemu di kesempatan 
lainnya. A 
Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 





TUTORIAL PROSES 


60 


i Linux, proses bisa memiliki anak proses dan orang tua proses bisa mendelegasikan 





Beberapa edisi belakangan ini, kita telah 
membahas berbagai system call dan contoh 
pemrograman yang melibatkan proses. 
Salah satunya adalah bahwa proses bisa 
saling berkomunikasi dengan proses lain- 
nya dengan mengirimkan signal. Kini, kita 
membahas yang lebih seru lagi, terutama 
untuk aplikasi dengan skala lebih besar, di 
mana proses bisa menciptakan beberapa 
proses anak, dan kemudian memberikan 
sebagian pekerjaan kepada anak-anaknya. 
Cukup mirip dengan kehidupan sehari- 
hari. 

Di tulisan ini, kita akan membahas 
beberapa teknik menciptakan proses, 
seperti penggunaan system(), keluarga 
exec, popen() dan fork(). Beberapa contoh 
dalam bahasa C dan shell script juga akan 
kita bahas. Sebelum melanjutkan, apabila 
perlu, bacalah juga edisi-edisi sebelumnya, 
tentang penanganan proses di Linux. 

Semua contoh di tulisan ini dibangun 
di atas sistem Slackware 11, kernel 2.6.18, 
namun seharusnya bisa diterapkan pada 
sistem lainnya tanpa permasalahan. 


Mendapatkan PID orang tua 

Kita akan mulai dari anak terlebih dahulu. 
Proses-proses yang kita buat setelah login 
ke sistem adalah anak dari proses lain. Dan, 
jelasnya, merupakan keturunan dari proses 
init, proses dengan PID 1. Program pstree 
dapat menampilkan informasi yang lebih 
jelas secara visual. 


S pstree 


10/2007 FT INFOLINUX 


anak lagi apabila diperlukan. 


Dalam kondisi di mana kita sebagai anak, 
perlu mengirimkan pesan tertentu kepada 
orang tua kita, informasi paling penting 
yang harus kita ketahui adalah PID milik 
orang tua. Di pembahasan sebelumnya, kita 
mengetahui bahwa untuk mendapatkan 
PID sendiri, kita mempergunakan system 
call getpid(). 

Untuk mendapatkan PID milik orang 
tua, system call yang dipergunakan adalah 
getppid(). 
dengan getpid. 


Cara penggunaannya mirip 
Berikut ini adalah s getppid.c, yang 
mengilustrasikan contoh 


getppid(): 


tinelude cstd1o. JA 


penggunaan 


#include <unistd.h> 


#include <sys/types.h> 


int main(void) 


{ 


Pld E pid, DoLE 


pid = getpid(); 

ppid = getppid(); 

fprintf (stdout, PID saya adalah 
SN, Die) p 

Daane (skdout, PID Orang cua 


saya adalah %d\n, ppid); 


fprintt (stdout, Tekan CTRL-C 


untuk keluar. An): 


tugas tertentu kepada anak-anaknya. Dengan demikian, untuk aplikasi besar, kita bisa 


mendelegasikan sebagian tugas kepada anak. Orang tua bisa mengontrol dan membuat 


while (1): 


rercucm Op 
E 
Lakukanlah kompilasi dengan perintah 
berikut: 
9 gee -0 6 boong ep pile 
Contoh output: 
$ ./s_getppid 
PID saya adalah 2701 
PID orang tua saya adalah 2577 
Tekan (CUE untuk keluar, o 
Biarkanlah program tersebut berjalan, 
dan periksalah hirarki proses dengan 
bantuan pstree -p. 


Membuat proses dengan system() 
Salah satu cara termudah membuat proses 
adalah dengan mempergunakan fungsi 
system(). 

pine lude=<cediao, ns 


int system(const char *command) ; 
system() akan menjalankan program 
yang diberikan sebagai argumen dengan 
menjalankan /bin/sh -c «command», dan 
baru akan return setelah command selesai 
dikerjakan. 
Berikut ini adalah contoh penggunaan 
system(), yang disimpan pada s_system.c: 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 


maha Ga Eng) a= 


www.infolinux.web.id 


int main(void) 


{ 


ine rer, 
char cmd[20]; 
strcpy (cmd, 1s -1 /usr/local); 


fprintf (stdout, Menjalankan %s\ 


1 ema: 
ret - system (cmd): 


return 0y 
Ji 
Lakukanlah kompilasi dengan memberi- 
kan perintah berikut: 
$ gce -0 & eyestenm $ SEG 
Contoh output: 
$ ./s_system 
Menjalankan ls -1 /usr/local 
bin 
SLG 
games 
thine) evoke 
info 
Laio 
man 
sbin 


Src 


Membuat proses dengan keluarga 
fungsi exec 

Untuk membuat proses, kita juga bisa mem- 
pergunakan fungsi-fungsi yang termasuk 
dalam keluarga exec: 

@ execl(). 
@ execlp(). 
@ execle(). 
6 execv(). 
6 execvp(). 
@ execve(). 


#include <unistd.h> 
extern char **environ; 


int execl (const char “path, 
Concer char “arg, 0.2); 

int execlp(const char *file, 
conge Char Sary oso)? 

int execle (const char *path, 
Conse IM a, 

TN Coar = conse Sawa) p 
int execv (const char “path, char 


“Conse, argv ||); 


www.infolinux.web.id 


int execvp(const char *file, char 


“Cone. arc lls): 


Fungsi-fungsi tersebut akan mengganti 
process image aktif dengan process image 
baru. Fungsi-fungsi tersebut akan mengem- 
balikan -1 apabila terjadi kesalahan dan 
errno akan di-set. 


adalah 


berisikan contoh penggunaan execl(): 


Berikut ini s_execl.c, 


yang 
#include <stdio.h> 
#include <unistd.h> 
#include <errno.h> 


include <sering h= 


Ine mati (vole) 


{ 


int ret; 


ret = execl (/bin/ls, ls, -1 
use local, (char +) 0); 
1£ (ret == =1) 
{ 

Eprints: (stderr, SENA, streruor 


(errno) ); 


} 


Ketusn Op 
iG 
Cara kompilasi: 
$ gee -0 Ei Sesi sacle 
Penjelasan: 
@ execl() mengharuskan kita menyebutkan 
path lengkap ke executable 
@ Argumen diakhiri dengan (char ") 0. 


Berikut ini adalah s execlp.c, yang 
berisikan contoh penggunaan execlp(): 
fHiInelide <sedi1o., hns 
#HiInelude <unistd.h> 
Hnede er l= 


aha Ga ves ering his 


Ine main vod) 


{ 


int ret; 


ret = execlp (ls, Is, =1 , 


jas / local (cnar =) 0): 


if (ret == -1) 


TUTORIAL PROSES 


Torn Wetderr, SENA, St remnom 


(errno) ); 


} 


return 0: 
ye 
Cara kompilasi: 
S gee -0 S execlp s execlp. e 
Penjelasan: 
@ execlp() mempergunakan search path 
$PATH 
@ Argumen diakhiri dengan (char *) 0. 


Berikut ini adalah s exece.c, 


yang 
berisikan contoh penggunaan execle(): 

Hine lude <stdi1o. he 

#include <unistd.h> 

amel usa er nomis 


#include <string.h> 


int main(void) 


{ 


LAL cet 


char * nenv[] = {HOME=/tmp, 
(chear 2) O}; 


ret = execle (/bin/ls, ls, - 
i, /usr/local, (char *) 0, nenv) e 
wE asic == 11) 
{ 

DHAN (SEG, SENA, Stremnorm 


(errno)); 


) 


kerut 0p 
Ire 
Cara kompilasi: 
9 gee -0 5 execle sg execle.@ 
Penjelasan: 
@ execle() mengharuskan kita menyebut- 
kan path lengkap ke executable. 
@ Argumen program dan parameter 
diakhiri dengan (char *) 0. 
@ Proses bisa mempergunakan environ- 
ment yang telah diset di variabel nenv: 
char * nenv[] = {HOME=/tmp, 
(char +) 50); 


adalah 


berisikan contoh penggunaan execv(): 


Berikut ini 5 execv.c, 


yang 


#include <stdio.h> 


#include <unistd.h> 


INFOLINUX = 10/2007 61 


TUTORIAL PROSES 


62 


#include <errno.h> 


Hinelude <string.h> 


int main(void) 


{ 


int ret; 
Ghar = argel] = (ls. =; / 
usi/ local, (char 2) ©}; 


ret = execv (/bin/ls, args); 


Le (set == =1) 
{ 
fprintf (stderr, SENA, strerror 


(errno) ); 


) 


return 0; 
Cara kompilasi: 
$ gcc -o Ss execv S execv.c 


Penjelasan: 


@ execv() mengharuskan kita menyebutkan 


path lengkap ke executable. 


@ argumen diberikan dalam bentuk array, 


diakhiri dengan (char *)0. 


Berikut ini adalah s_execvp.c, yang 


berisikan contoh penggunaan execvp(): 


fHinclude <stdio.h> 
#include <unistd.hs 
#include <errno.h> 


#include <string.h> 


int main(void) 


{ 


int ret, 
Ghar “aras” Us -1, / 
usr/local, (char +) ©}; 


ret = execvp (ls, args); 


if (ret == -1) 


{ 


tprintt (Stderr, SENA, strerror 


(errno) ); 


) 


return 0: 


E 


Cara kompilasi: 


10/2007 FT INFOLINUX 


$ gcc -o s_execvp s_execvp.c 


Penjelasan: 


@ execvp() mempergunakan search path 


$PATH. 


@ argumen diberikan dalam bentuk array, 


diakhiri dengan (char ”)0. 


Berikut ini adalah s execve.c, yang 


berisikan contoh penggunaan execve(): 


#incelude cstd1o.hs 
finclude <unistd. hs 
#include <errno.h> 


#include <string.h> 


const char “type): 


int pclose (FILE *stream) ; 

Karena pipe berlaku satu arah, maka kita 
harus menentukan proses dibuka untuk 
baca atau tulis, namun tidak keduanya. 

Untuk menutup file, kita memperguna- 
kan pclose(). 

Berikut ini adalah source code s. popen.c, 
yang akan memanggil python untuk melaku- 
kan perhitungan ekspresi matematika yang 
dimasukkan oleh user. Output yang di- 
hasilkan oleh program python akan dibuka 


Ine main void) 


{ 


int ret; 

char * argos ll = Vis, =l; / 
isda) local, (char +) O}; 

char * nenv[] = {HOME=/tmp, 
(char *) 0}; 


ret = execve (/bin/ls, args, 


nenv) ; 


Lf (ret == =1) 
{ 
torati (stderr, SENA, strerror 


(errno) ); 


} 


return 0; 
be 
Cara kompilasi: 
$ gcc -o S execve s execve.c 
Penjelasan: 
@ execve() mengharuskan kita menyebutkan 
path lengkap ke executable 
@ argumen diberikan dalam bentuk array, 
diakhiri dengan (char ”)0. 
@ Proses bisa mempergunakan environment 
yang telah diset di variabel nenv: 
char * nenv[] = (HOME-/tmp, 
(char *) 0}; 


Membuat proses dengan popen() 


Mempergunakan popen, kita bisa 
membuat proses dengan membuat pipe, 
forking (akan dibahas kemudian) dan men- 
jalankan shell. 


rinclude <stdio.h> 


FILE *popen(const char *command, 


@ Pembuatan 


untuk dibaca dan ditampilkan. 


#include <stdio.h> 


Hinelude <string.h> 


int main(void) 

{ 
char mathexp [20]; 
char pycmd [40] ; 
char result [255]; 


FILE “f, 


fprintf (stdout, Masukkan 
ekspresi matematika (contoh: 1 + 
Da 


fscanf (stdin, $s, mathexp) ; 


fprintf (stdout, Anda memasukkan 
$s.\nPerhitungan akan dilakukan oleh 


Python\n\n, mathexp) ; 


sprint (pycma, python =< “print 


$s', mathexp) ; 


t = popen (pyemd, 2); 
rgers (result, 255; Is 


pclose (f); 
result [strlen(result)-1] = ‘\0’; 


jae (stdout, Magii 


perhitungan: %s\n\n\n, result); 


recusan 0; 
E 
Penjelasan: 
proses python dan 
pembacaan hasil: 
sprint Pena python e 


‘prime %6", matched) p 


£7] popen (pyemd, £) p 


www.infolinux.web.id 


Egets (result, 255, £) p 


pelose (Ef): 


result [strlen (result) =) A OKE: 


Fpi (stdeour, Hasil 


perhitungan: %s\n\n\n, result): 


Kompilasi: 
$ gee -0 & popen © Popen. E 
Contoh output: 
$ ./s_popen 
Masukkan ekspresi matematika 
(contoh a A5 
Anda memasukkan 12345**50. 
Perhitungan akan dilakukan oleh 
Python 
Hasil perhitungan: 
3754522518135094521036949423310775 
95982215915 6802083539 88913233753 
804246682027717481714260497374150083 
J27T42 104456962 1105916005697 123539100 
680949606063710000101541978346553207 
75709697045385837554931640625 


Pembuatan satu anak proses 

dengan fork() 

Untuk membuat anak proses, kita bisa 

mempergunakan system call fork0: 
#include <sys/types.h> 


Finclude <unistd.h> 


pic t Lovie Mod) 

@ Apabila gagal, fork() akan mengembali- 
kan -1 dan errno akan diset. 

@ Apabila berhasil, fork() akan mengem- 
balikan nilai dua kali. 

@ PID anak proses akan dikembalikan 
ke orang tua (pembuatan proses). 

@ 0 akan dikembalikan ke anak. 

@ fork() bekerja secara asinkron dan kita 
tidak bisa menebak tugas milik siapa 
yang akan dikerjakan lebih dahulu. Oleh 
karena itu, kita tidak boleh melakukan 
pekerjaan yang saling menunggu, atau 
saling ketergantungan, yang berpotensi 
menyebabkan race condition. 


Berikut ini adalah contoh penggunaan 
fork0, yang disimpan pada s fork.c: 
#include <stdio.h> 
#include <unistd.h> 
#include <errno.h> 
Hineclude <string.h> 


#include <sys/types.h> 


www.infolinux.web.id 


Int main (void) 


{ 
pid e child, 
Pid t mypid; 


mypid = getpid(); 


int i,j; 


Calle = fork) p 


if ( child == -1) 
{ 
Eprintt (stderr, SENA, 
strerror (errno) ) ; 
JENE an ils 
) 
else ni (email == 0) 
{ 
fprintf (stdout, Saya adalah 
anak, dengan PID adalah %d\n, 


getpid()); 


fOr (i = lp L <=10p i+) 
{ 
rprintr (stdout, \EOucout anak 
(sds d\n getpicl), 1) 7 


gorati (stdout, Saya adalah 
orang tua, dengan PID adalah %d\n, 
mypid) ; 


cor (j = i; 7<-10- J++) 
{ 
rpsiner (stdout, \rOuLpuL Orang 


ewa (ad) sa un, yo d3) 


Karuan Os 


bP 


Penjelasan: 


@ Di dalam contoh ini, kita membuat satu 


anak. 


@ Pertama-tama, kita memanggil fork(). 
@ Apabila fork() mengembalikan -1, maka 


program akan diterminasi. 


@ Apabila fork() mengembalikan 0, yang 


berarti berada di execution thread anak, 


kita mengerjakan tugas-tugas yang 


TUTORIAL PROSES 


sedianya dikerjakan oleh anak proses: 
else at (child == 0) 
{ 
Eprinbe “(Sedour, Gaya 
adalah anak, dengan PID adalah 
d\n, getpid()); 


cow (i s lg a gslOg Ila) 


jola (stdourc, Oo 
anak (%d): 


| 


sd\n,getpid(), i); 


} 


@ Sementara, apabila proses mengembali- 
kan nilai lainnya (positif), maka kita 
berada pada execution thread orang tua 
dan dapat mengerjakan tugas-tugas 


orang tua 


Lakukanlah kompilasi dengan perintah 
berikut: 
$ gee -0 6 ot ks onkc 
Contoh output: 
Š a/B bork 
Saya adalah anak, dengan PID adalah 


3012 
Ombpus anak 02 
Output amale (SOTO 


Saya adalah orang tua, dengan PID 
adalah 3011 


CUED Ovand tua (30) 1 


Output orang tua (3011). 10 

Apabila output pada sistem Anda tampil 
berantakan (anak dahulu, orang dahulu, 
atau saling bercampur), hal ini tidaklah 
masalah karena fork() bekerja asinkron, 
seperti disebutkan sebelumnya. 


Pembuatan dua anak proses dengan 
fork() 
Pembahasan berikut ini adalah pengem- 
bangan dari contoh sebelumnya. Di contoh 
ini, kita akan membuat dua anak. Untuk 
membuat dua anak, ketika berada di 
execution thread orang tua, kita mengulangi 
kembali kode-kode kita seperti ketika kita 
membuat anak pertama. 

Berikut ini adalah source code s_fork3.c: 

Hinelude <sed1o. he 


#inelude cuni std. hs 


INFOLINUX = 10/2007 63 


TUTORIAL PROSES 


#include <errno.h> 
include <string.h> 


#include <sys/types.h> 


int main(void) 
{ 
pads child; 
Pid E motely 


mypid = getpid(); 


ing Caile L, chile 1 ip 
ime Caile 2, enno 2 17 


Emile = cork) p 


Tprintf (stderr, s\n, 
strerror (errno) ) ; 
return -1; 
} 
else if (child == 0) 
{ 
tor (child 1 = 1; chiled 1 «<=3; 
aaa kel T) 
{ 
fprintf (stdout, Saya adalah 
anak, dengan PID adalah %d\n, 
getpid()); 
fprintf (stdout, Tugas ke %d\ 
m, Canle L); 


COL (Chile 1 i = l; cmile 1 1 
<=3; Child 1 Tet) 
| 


Eprintn (Stdouk, NEOWEjauE 


anak sd SONG, derpid(), child ita); 


| 


else 


fprintf (stdout, Saya adalah 
orang tua, dengan PID adalah %d\n, 
mypid) ; 


LE ( (child = fork ON == Sik) 
{ 
Epriantt (stderr, Sein, 
strerror (errno) ); 


WENEH Ik a 


} 


else if (child == 0) 


10/2007 FT INFOLINUX 


ror (child 2 = 1; child 2 <-2; 
child 244) 
{ 
Torimei (Sedo, Sawa 
adalah anak, dengan PID adalah %d\ 
n, getpid() ) s 
fprintk (stdout, Tugas ke 
oO \n chile 2) g 


rom (child 21 = l; child 2 
L <=2; ea 2 1$) 
{ 
ONE (srcour, 
\tOutput anak $d: %¢d\n,getpid(), 
daa al 2 1) g 


E 


| 


return 0; 
le 
Lakukanlah kompilasi dengan perintah 
berikut: 
$ gee -0 @ kI © ton ee 
Contoh output: 
S ./8 £ork3 
Saya adalah anak, dengan PID adalah 
3037 
Tugas ke 1 
OULDUE enak 30372 1 
OUEDUE anal 2037-52 
Output “anak 2037. 3) 
Saya adalah anak, dengan PID adalah 
3037 
Tugas ke 2 
Output anak 30372 1 
OUEDUE anal 2037. 2 
OUEDUE ana 2037293 
Saya adalah anak, dengan PID adalah 
31037 
Tugas ke 3 
Output enak 3027 1 
Output anal 2037-2 
Output anak 2037: 3 
Saya adalah orang tua, dengan PID 
adalah 3036 
Saya adalah anak, dengan PID adalah 
3038 
Tugas ke 1 
Output anak 3088 1 
Output amale 3038 2 


Saya adalah anak, dengan PID adalah 
3038 
Tugas ke 2 
Cutpustanak 3033 
Output anak 3036. 2 
Catatan: 
@ Apabila tampilan Anda tidak terurut, 
ingatlah bahwa fork() bekerja asinkron. 
@ Bisa kita lihat pada contoh output, kita 
memiliki dua anak, dengan PID yang 
berbeda-beda (3037 dan 3038), yang 


mengerjakan tugas sendiri-sendiri. 


Menjadi orang tua yang 

bertanggung jawab 

Ketika kita membuat anak proses, kita perlu 

menunggu anak proses selesai bekerja, 

untuk kemudian mengetahui exit status 
dari anak tersebut. Dengan menunggu, kita 
berusaha mencegah terjadinya: 

@ zombie: anak proses yang selesai sebelum 
orang tuanya sempat mengetahui. Anak 
proses masih terdaftar, padahal sebenar- 
nya telah selesai. 

@ Anak terlantar: orang tua proses selesai 
sebelum sempat menunggu. Dalam 
kondisi ini, init akan menjadi orang tua 


anak proses tersebut. 


Untuk menunggu, kita bisa memper- 
gunakan waitpid(): 
#include <sys/types.h> 


#include <sys/wait.h> 


para wait (ae #status) , 
pid è waitpid (pic t pic, ime 
“status, int options) 
ine waitid(ideype t icdtypoe, 16 E 
id, gan toke #intaoo, inme OPEN) 5 
Di contoh berikut ini, s_fork_wait.c, 
kita akan membuat anak proses, meminta 
anak proses melakukan sesuatu, menunggu 
anak proses selesai bekerja dan mengetahui 
exit status anak tersebut. Dus, kita menjadi 
orang tua proses yang bertanggung jawab. 
pinclude <sEGilo lie 
qinelude: <unistd.h> 
fanclude <er eno: lis 
Hinelude <string.h> 


#include <sys/types.h> 


int main(void) 


{ 
Did E child; 
pid_t mypid; 


www.infolinux.web.id 


ine child status; 
mypid = gerpid ; 


ame Caile 1, cal: 


ine parent aly 


@lalal IG = rorik) p 


rpraner (stderr, Ysea”, 
strerror (errno)); 
return sil 
} 
else if (child == 0) 
{ 
for (child = ip child 1 <=5; 
aas kel ass) 
{ 
rpriner (ardour, “Saya adalah 
anak, dengan PID adalah %d\n”, 
getpid()); 
rprintr (stdout, “lugas ke sen 
melo 


Bong (Chile l i = l; Emile 1 a 
<=5; Cmile 1 1) 
{ 
Eprints: (etdout, “NEDI au 
anak Sas din 7 geepid (child: 3 ai) 6 
E 


sleep (2); 


else 


waitpid! (child, Chile Status, 
ON: 


fprintf (stdout, Saya adalah 
orang tua, dengan PID adalah %d\n, 
mypid) ; 

Tpvintt (stdour, Anak (pad: sd); 
selesai dengan status: %d\n, child, 


Ghile etatus) 5 


I 
ENE bêna Os 


E 
Lakukanlah kompilasi dengan perintah 


www.infolinux.web.id 


berikut: 
$ gee -0 5 fork wait © tork walt € 
Contoh output untuk eksekusi normal: 
S JE Ork Wait 


Saya adalah anak, dengan PID adalah 
31095 
Tugas ke 5 

OUEDUE anak 095 


OUEDUE amale 2095-5 
Saya adalah orang tua, dengan PID 
adalah 3094 
Anak (pid: 3095), selesai dengan 
Status: 0 
Contoh output ketika anak proses 
diterminasi dengan SIGTERM (dengan 
perintah kill -TERM <PID>): 
$ Je Ork walt 
Saya adalah anak, dengan PID adalah 
3099 


Saya adalah anak, dengan PID adalah 

3099 

Tugas ke 2 
OUEDUE anak 3099: 
Output anak 3099: 
Output anak 3099: 
OUEDUE emak 3099: 


Ol WEH W N KE 


OUEDUE anak 3099: 
Saya adalah anak, dengan PID adalah 
2099 
Tugas ke 3 

Output anak 3099): 

OUEDUE anak 3099: 

OUEDUL anak 2099: 

Output anak 3099: 


Ol MSF W IN KE 


OUEDUE anak 3099: 
Saya adalah orang tua, dengan PID 
adalah 3098 
Anak (pid: 3099), selesai dengan 
Stabuce 15 


Pembuatan anak proses dengan 
Shell script 
Bagi kita yang menggemari shell script, anak 
proses bisa pula dibuat dengan shell script. 
Di contoh berikut ini, kita akan menyiap- 
kan dua script, s_parent.sh dan s_child.sh. 
Yang pertama adalah orang tua proses dan 
yang terakhir adalah anak proses. 


TUTORIAL PROSES 


Berikut ini adalah source code s_parent. 
sh: 
al oa yy Sia 


echo Parent started. 
( e chile si; ) & 


i=l 
while [ $i -le 5] 
do 
Echo Output Orang tua (SS): Sa 
let i=$i+1 
sleep 1 
done 
Berikut ini adalah source code s_child. 
sh: 
#1 /o1n/ sit 


echo Child started. 


hal 
white. [| Si -le 5: |] 
do 
echo Oucput anak (SS): Sal 
let i=$i+1 
sleep 1 
done 
Penjelasan: 
@ Tidak ada yang spesial dengan s child. 
sh. 
@ Di s parent.sh, kita membuat anak 
proses baru dengan cara: 
l e emild sa; ) & 


Berikanlah hak akses executable pada 
kedua script tersebut: 
> amod +z © Parent sh Ss Charice, sh 
Contoh output: 
$ ./s_parent.sh 
Parane an edi 
Output orang, erun 
Child started. 
Output anak (SG 
Output Grang,) Ela (325) 2 
OubLpur amale (226) 2 
Output orang tua (3125) 3 
Oubpur anak (3126) 3 
Output orang tila (3125): 4 
Output anak (3126)> 4 
Output orang tua (3125). 5 
Output anak (2126): 5 
Sampai di sini dulu pembahasan kita. 
Selamat mencoba dan mengembangkan! 4 
Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


INFOLINUX = 10/2007 65 


TUTORIAL INKSGAPE 


66 





Inkscape merupakan aplikasi free software 
untuk membuat gambar berbasis vektor 
dan memiliki fungsionalitas yang tidak ka- 
lah dengan aplikasi sejenis yang komersial. 
Bahkan saat ini, Inkscape sudah bersifat mul- 
tiplatform sehingga dapat ditemukan pada be- 
berapa sistem operasi. Untuk mengenal lebih 
jauh mengenai Inkscape dan cara penggunaan- 
nya, silakan ikuti penjelasan berikut ini. 


Pengertian grafis berbasis vektor dan 
Grafis berbasis Bitmap 
Gambar grafis yang yang bisa diolah ataupun 
ditampilkan oleh komputer secara umum 
terbagi atas dua macam, yaitu gambar 
berbasis vektor dan gambar berbasis bitmap. 
Gambar yang dihasilkan dengan cara mem- 
buat bentuk-bentuk seperti garis, lingkaran, 
dan kotak akan menghasilkan gambar vektor. 
Bentuk dasar dari gambar vektor adalah garis 
lurus dan garis melengkung (kurva). bangun- 
bangun lain seperti kotak, lingkaran, dan 
bangun lainnya berasal dari pengembangan 
garis dan kurva. Contoh perangkat lunak un- 
tuk membuat ataupun mengolah gambar ber- 
basis vektor adalah Inkscape dan Corel Draw. 
File gambar vektor berisi informasi 
matematis tentang bangun-bangun yang 
menyusun sebuah gambar. Tipe file yang lazim 
digunakan di antaranya adalah SVG (namafile. 
svg). Sementara gambar yang dihasilkan dari 
hasil scanning atau hasil transfer dari kamera 
foto dijital akan menghasilkan grafis berbasis 
bitmap. Informasi yang terkandung dalam 
file grafis bitmap berisi informasi titik-titik 


10/2007 = INFOLINUX 


warna (pixel) yang menyusun sebuah gambar. 
Sebuah gambar bitmap merupakan kumpulan 
titik warna yang tersusun rapi membentuk 
baris dari kiri ke kanan, dan baris-baris ter- 
sebut tersusun rapi juga dari atas ke bawah. 
Dari kumpulan titik itulah terbentuk sebuah 
gambar bitmap. Contoh perangkat lunak 
untuk mengolah gambar berbasis bitmap 
adalah Gimp dan Photoshop. File gambar 
bitmap berisi informasi warna tiap titik yang 
menyusun sebuah gambar. Tipe file yang 
lazim digunakan adalah BMP (namafile.bmp), 
PNG (namafile.png), JPEG atau JPG (nama- 
file. jpg), dan TIFF (namafile.tif). 


Gambar bitmap 

Gambar bitmap dibentuk dari kumpulan titik 
warna yang menyatu membentuk gambar. 
Setiap titik memiliki warna sendiri-sendiri. 
Di dalam istilah komputer, titik-titik tersebut 





Gambar 1. Contoh gambar bitmap. 


orelDraw dan Macromedia Freehand adalah aplikasi komersial yang cukup banyak 
digunakan untuk menggambar vektor. Untuk kategori free software, sudah tersedia 
aplikasi sejenis bernama Inkscape yang dapat digunakan secara free. Kali ini akan 


dijelaskan beberapa teknik penggunaan Inkscape untuk membuat gambar vektor. 


disebut sebagai pixel. 

Gambar bitmap terbagi dalam beberapa 
tipe berdasarkan jenis warnanya, yaitu: 

1. Black and White: Merupakan tipe gambar 
berbasis bitmap yang terdiri hanya dari 
dua warna, yaitu warna hitam dan putih. 

2. Grayscale: Merupakan tipe gambar bitmap 
dengan 256 level gradasi warna dari hitam 
ke putih. 

3. Indexed: Merupakan tipe gambar bitmap 
yang hanya menampilkan warna-warna 
tertentu saja. Ada berbagai macam tipe 
warna Indexed, tergantung pada indeks 
warna yang digunakan. Indeks warna 
adalah daftar (atau indeks) warna-warna 
yang bisa digunakan oleh gambar bertipe 
Indexed. Jika suatu gambar bitmap diubah 
dari tipe warna lain ke tipe Indexed, maka 
warna-warna yang tidak terdapat di dalam 


indeks warna akan diubah menjadi warna 


[pixel 





www.infolinux.web.id 





TUTORIAL INKSGAPE 


68 


yang terdapat di dalam indeks warna. Web 
Optimized Palette merupakan salah satu 
jenis gambar Indexed. Tipe gambar ini 
hanya mengandung warna-warna yang 
perlu ditampilkan diwebsite. Warna-warna 
yang perlu ditampilkan untuk penggunaan 
di website sudah terangkum dalam indeks 
warna untuk Web Optimized Palette. 
Selain Web Optimized Palette, ada banyak 
jenis tipe bitmap Indexed. Semuanya 
memiliki indeks warna sendiri-sendiri. 

4. RGB atau CMYK: Merupakan tipe gambar 
yang tiap titik (pixel) nya mempunyai 
informasi warna dalam bentuk RGB 
(Red Green Blue atau Merah Hijau Biru) 
yang lengkap. Tipe gambar ini bisa juga 
dikatakan 
karena merupakan jenis gambar yang 


sebagai Optimum Palette, 
mengandung semua warna-warna secara 
lengkap. Bandingkan dengan tipe gambar 
Indexed yang hanya mengandung warna 
tertentu saja. Nilai masing-masing Red, 
Green, dan Blue pada Optimum Palette 
bisa dari 0 sampai 255 ( berarti ada 256 
tingkat). Misal untuk pixel berwarna hitam 
memiliki nilai komponen Red = 0, Green = 
0, Blue = 0. Merah murni Red = 255, Green 
= 0, Blue = 0. Kuning murni Red = 255, 
Green = 255, Blue = 0. Tipe gambar RGB 
juga bisa direpresentasikan mengguna- 
kan sistem CMYK (Cyan Magenta Yellow 
blacK) yang memiliki 4 komponen sebagai 
kombinasi warna. Saat menggunakan RGB 
warna ditentukan oleh nilai Red, Green, 
dan Blue sedangkan saat menggunakan 
CMYK warna ditentukan oleh nilai Cyan, 
Magenta, Yellow, dan Black. 


Sesuai dengan kelengkapan komponen 
warnanya, konversi warna bisa dilakukan dari 
yang lebih kompleks ke sederhana. RGB dapat 
dikonversi ke tipe warna manapun. Misal kita 
ingin membuat gambar Grayscale dari sebuah 
gambar bertipe RGB. 

Tipe gambar Grayscale bisa dikonversi ke 
“Black and White’, tetapi tidak bisa dikonversi 
ke RGB. Maksudnya tidak bisa adalah 
walaupun tipe warna berubah dari Grayscale 
ke RGB, gambar yang ditampilkan tetap sama 
seperti semula, yaitu tetap terlihat Grayscale. 

Warna Black and White merupakan subset 
dari warna Grayscale maupun RGB. Warna 
Grayscale merupakan subset dari warna RGB, 
tapi menjadi superset dari warna Black and 
White. Warna RGB merupakan superset dari 


10/2007 FT INFOLINUX 


semua tipe warna. Sementara warna Indexed 
berkarakteristik sama seperti Grayscale, yaitu 
menjadi subset dari RGB, tetapi menjadi 
superset dari warna Black and White dengan 
syarat warna hitam dan putih termasuk di 
dalam indeks warnanya. 


Gambar Vektor 


File gambar vektor sepenuhnya disusun 
berdasarkan matematika. 
Misalkan kita membuat 


kemudian kita save (simpan). Maka yang 


rumus-rumus 


sebuah garis, 


tersimpan dalam file adalah informasi angka 
koordinat awal dan angka koordinat akhir, 
dan warna garis. File gambar vektor tidak 
menyimpan nilai warna tiap-tiap titik satu 
per satu. Sebagai hasilnya, file gambar vektor 
akan berukuran jauh lebih kecil daripada 
fle gambar bitmap karena informasi yang 
disimpan cukup sedikit saja. 

Ketika gambar vektor diperbesar ukuran- 
nya (resize), gambar akan tetap terlihat halus. 
Jika dilakukan perbesaran 4 kali, maka secara 
otomatis software pengolah gambar vektor 
akan mengalikan nilai-nilai matematis 4 kali 
nilai semula. Kemudian bentuk-bentuk garis 
dan kurva penyusun gambar vektor akan 
digambar ulang dan menghasilkan gambar 
yang tetap halus dengan ukuran 4 kali ukuran 


semula. 


Pengenalan Inkscape 
Fasilitas-fasilitas yang dimiliki Inkscape dalam 


membuat gambar vektor adalah: 




































Toolbox Vertikal 




















Gambar 2. Working area Inkscape. 


@ Menu: Berisi berbagai hal menyangkut 
penggunaan Inkscape. 

@ Commands Bar: Berisi tombol-tombol 
short cut ke menu. 

@ Toolbox (vertikal): Berisi tool-tool untuk 
kebutuhan menggambar. 

@ Tool Controls: Berisi parameter-param- 
eter untuk menkonfigurasi fungsi tombol 
Toolbox yang sedang digunakan. Misal 


saat memilih Rectangle Tool, Tool Controls 


akan menampilkan parameter-parameter 
yang mengatur Rectangle Tool tersebut. 

@ Document Canvas: Area tempat meng- 
gambar 


Teknik dasar 

Dasar-dasar pengoperasian Inkscape dalam 
mengelola filegambarmirip seperti pengopera- 
sian software-software lain. Untuk membuat 
dokumen kosong baru, dari menu klik File 
> New atau tekan Ctrl#N. Untuk membuka 
file dokumen (*.SVG) yang telah disimpan, 
klik File > Open atau tekan Ctrl+O. Untuk 
menyimpan gambar yang dibuat ke dalam 
format SVG, klik File > Save atau tekan Ctrl+S. 
Untuk menyimpan dengan nama file baru klik 
File > Save As atau tekan Shift+Ctrl+S . 


Membuat bangun segi empat 

Untuk menggambar bangun segi empat, pilih 
Rectangle Tool pada Toolbox vertikal (atau 
tekan F4). Arahkan mouse ke canvas. Pada 
posisi tempat kita ingin menggambar segi 
empat, klik kiri. Sambil tetap ditekan, geser 
mouse (drag) sampai terbentuk segi empat 
sesuai keinginan kita. Jika bentuk segi empat 
sudah sesuai dengan keinginan kita, lepaskan 
mouse. Jika hasil yang didapat masih belum 
betul-betul sesuai dengan bentuk segi empat 
yang kita inginkan, tidak perlu khawatir, 
karena kita masih bisa memodifikasinya 
sebagaimana yang kita inginkan. 

Kita juga bisa menggambar segi empat 
dengan bantuan tombol Ctrl atau Shift. 
Pertama-tama tekan Ctrl, lalu klik kiri pada 
titik awal yang diinginkan. Sambil tetap 
menekan Ctrl, drag mouse hingga menjadi 
bentuk yang kita inginkan. Lepaskan Klik 
kiri baru lepaskan Ctrl. Gambar yang dibuat 
menggunakan tombol Ctrl selalu memiliki per- 
bandingan panjang dan lebar dalam bilangan 
bulat (1:1, 1:2, 2:1, 1:3, 3:1, atau seterusnya). 
Kita buat lagi bangun segi empat baru dengan 
menekan Shift lalu klik kiri pada titik awal 
yang diinginkan. Sambil tetap menekan Shift, 
drag mouse hingga terbentuk segi empat yang 
kita inginkan. Lepaskan Klik kiri baru lepas- 
kan Shift. Menggambar bentuk menggunakan 
Shift menyebabkan titik awal akan menjadi 
titik tengah dari bangun segi empat yang 
kita buat. Berbeda ketika tidak menggunakan 
Shift, di mana titik awal merupakan salah satu 
sudut dari segi empat. 

Supaya kita bisa melihat lebih dekat 
gambar yang telah kita buat, klik Zoom Tool 


www.infolinux.web.id 


pada Toolbox vertikal. Klik kiri pada tempat 
yang diinginkan di canvas untuk melihat lebih 
dekat (Zoom in). Tekan shift dan klik kiri 
untuk melihat lebih jauh (Zoom out). Zoom in 
atau Zoom out tidak akan mengubah gambar 
yang telah dibuat, hanya memberikan cara 
pandang terhadap canvas menjadi lebih dekat 
atau lebih jauh. 

Klik pada tombol Selection Tool pada 
Toolbox vertikal untuk melakukan modifikasi 
Moving (menggeser gambar), Scaling (mem- 
perbesar/memperkecil gambar), Rotating 
(memutar gambar). Setelah Selection Tool 
terpilih, Klik kiri pada gambar yang ingin kita 
modifikasi. Kita melihat pada gambar terdapat 
banyak tanda panah yang mengarah ke dalam 
dan keluar gambar. Saat ini kita berada pada 
mode Scaling. Klik kiri mouse sekali lagi 
pada gambar, kita akan melihat tanda panah 
berubah mengarah ke samping. Saat ini kita 
berada pada mode Rotating. Untuk berpindah 
dari mode Scaling ke Rotating dan sebaliknya, 
cukup dengan melakukan klik kiri pada 
gambar saja menggunakan Selection Tool. 

Pada mode Scaling, arahkan mouse pada 
salah satu tanda panah hingga tanda panah 
tersebut berubah warna (menjadi hijau). Klik 
kiri pada tanda panah tersebut, drag (geser 
mouse sambil tetap ditekan) ke arah luar 
untuk memperbesar gambar atau ke arah 
dalam untuk memperkecil gambar. Setelah 
mendapat bentuk yang diinginkan lepaskan 
klik nya. Gambar segi empat yang kita buat 
telah berubah bentuknya. Lakukan Scaling 
sambil menekan tombol Ctrl agar perbesaran 
dilakukan secara proporsional. Pada mode 
rotating, arahkan cursor mouse ke salah satu 
tanda panah di sekitar area pilihan (Selection 
Area). Ketika tanda panah berubah hijau, 
drag ke samping kiri atau ke samping kanan 
untuk memutar gambar sesuai keinginan kita. 
Untuk menggeser gambar, arahkan mouse ke 
tengah segi empat kemudian klik kiri dan drag 
gambar ke posisi yang kita inginkan. 

Jika kita ingin membuat segi empat yang 
sudut-sudutnya tidak membentuk sudut 











hd IG) 
Ha Ede Layer Object Path 
WAS YO be FE aaa ZZZ OM OAMS HR 
ee AB SAPI Gegrond] ware sandal we |$ M 15 ae 
m akada ERATE Ma po peni = FETS i TE PWS EE ET ~ PTFI Ps Ps. 
K 
=k 
| 
er 
wi 
OF 
Uy 
y] 
HEI 
a 
Ši 
an 
1 
Aa selected 











Gambar 3. “Melakukan teknik Scaling. 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL INKSGAPE 






























































a oo 
File Edit View Layer Object Path Text Help 
JOGOS YR Se D&O AQQ ZIZ e DAW HE 
IE" & A > iE SE E x{39.676 |*)/266.961|2| w/366.124/|@ H[263.089f]| px | + 
= = TE TA - o CE aya 8 500 600 700 800 300 
a, eat. Je en eee aa Fist er! liste gry era TE Pr [eee eee etapa pipers avira le poor PM. [a 
z = 
o 
D 1 @ Fill and Stroke (Shift+ctri+F [0K] 
O 7 € El | J Stroke paint |“, Stroke style | 
A i Width:|5.500 | aa 
©) d Join: 
J Ha Miter limit: | 4. S 
` J Cap: ry 
A 4 Dashes: 
5 
5] 
a7 Start Markers:| None — 
ak 
ome 1 Mid Markers: | None 
P 1 End Markers: | None 
$ 
4 Master opacity 
al 
=| 
o] 
1 




















4] a — 8 E 
99% |] 608.11, 504.07 & ə “Layer 1 |v | Rectangle in layer Layer 1. Click selection to toggle scale/rotation handles. 











on 








4S Mba GIO |B mkscape - Fil... |A Graris-vus... [E New docume...| @ Inkscape tut... | fl Materi Tulisa... E ML at ado GE) Fri aug 10, 6:13 pm d 





Gambar 4. Metode FIII And Stroke di Inkscape. 


menyiku, melainkan membentuk garis 
lengkung, klik kiri lagi pada Rectangle Tool 
di Toolbox vertikal. Setelah Rectangle Tool 
terpilih, pada bagian atas terjadi perubahan 
pada Tool Controls. Yang sekarang ditampil- 
kan adalah isian-isian angka yang berkaitan 
dengan Rectangle Tool. Ubah nilai Rx atau 
Ry dengan menaikan angka di dalamnya. 
Semakin besar angka yang diisikan, garis 
lengkung akan semakin membesar. Jika 
kita ingin mengembalikan ke bentuk sudut 
menyiku, isi Rx dan Ry harus dibuat 0 atau 
dengan menekan tombol Not Rounded. 
Supayabisamemahamiteknikpengubahan 
warna di dalam gambar yang kita buat (fill 
colour), warna garis dan ketebalan garis tepi 
(stroke), dan tingkat transparansi, kita perlu 
membuat segi empat baru yang sebagian ben- 
tuknya menimpa gambar yang lain(overlap). 
Lalu pilih segi empat yang baru dibuat (yang 
berada di atas) menggunakan Selection Tool. 
Lakukan klik kanan pada segi empat yang 
baru tersebut, kemudian pilih Fill and Stroke. 
Kemudian pilih Fill untuk mengubah warna 
dan transparansi. Pilihan warna ditentukan 
oleh nilai R (red/merah), G (green/hijau), dan 
B (blue/biru). Tingkat transparansi ditentu- 
kan oleh nilai A (alpha). Semakin rendah nilai 
A, warna akan semakin transparan sehingga 
segi empat lama yang berada di bawah segi 
empat baru mrnjadi semakin terlihat. Selain 
pemilihan warna menggunakan metode RGB, 
terdapat juga pilihan menggunakan metode 
HSL, CMYK, dan Wheel. Semuanya memiliki 
manfaat yang sama yaitu memilih warna yang 
ingin digunakan. Pilih Stroke paint untuk 
mengubah warna dan transparansi garis tepi. 
Cara memodifikasinya sama seperti sebelum- 





nya yaitu dengan mengubah-ubah nilai R, G, 
B, dan A. Pilih Stroke Style untuk mengubah 
ketebalan dan bentuk garis tepi. Ubah nilai 
Width untuk mengatur ketebalan garis tepi. 
Pilih bentuk Dashes untuk mengganti bentuk 
garis tepi, misal menjadi garis putus-putus. 

Untuk menghapus gambar yang tidak 
dinginkan, gunakan Selection Tool kemudian 
klik kiri pada gambar yang dimaksud. Setelah 
gambar tersebut terpilih, tekan Del. 


Membuat bangun elips 

Klik Ellipse Tool pada Toolbox vertikal untuk 
menggambar elips atau lingkaran. Klik kiri 
pada canvas, drag ke posisi akhir, kemudian 
lepaskan klik. Untuk menggambar lingkaran, 
tekan Ctrl sebelum mengklik mouse. Sambil 
tetap menekan Ctrl, klik mouse pada titik awal 
lalu drag mouse sampai terbentuk lingkaran. 
Lepaskan klik, baru kemudian lepaskan Ctrl. 
Jika kita menekan Shift sambil membuat elips 
atau lingkaran, titik awal klik menjadi titik 
tengah elips ataupun lingkaran yang dibuat. 
Gunakan Ellipse Tool untuk menggambar 
3 bentuk (1 elips dan 2 lingkaran) seperti 
berikut: 








Edt Int 
TTT DT ETE FU aaa zzz T OAMS HE 
Sear ada menahan Ba 


au Pn Sun uut z Beadad ada daa S a Pa a a 





NER BENE OR OEA API 
PA e ri PAP ra s PA APA rp PA PA eri ee PAP PA m tetetots 








= fi sata nca DO Lover |» Alt; select under, move selected 


Gambar 5. Membuat ail elips. 





Sekarang kita akan melakukan Multiple 
Selection. Klik pada Selection Tool di Tool- 
box Vertikal. Klik pada salah satu bangun 


INFOLINUX = 10/2007 69 


TUTORIAL INKSGAPE 


70 


/home/ndi/Elips.svg - Inkscape 





File Edit View Layer Object Path Text Help 


Bews VP 50 HAO AAA ZIZ FP OAW BA 
PS KAS LE SE xXisesoe-lan.cog:| w/403.861|-|@ H[sas sad )| px |=] ae 








el 


OP. 
Pn aan 


Ala nan NARA lan ena hana Sira ana, 
z 


“SEADAKAONg 











117.86, 71357 WW ə "Layer 1 |v | Alt: select under, move selected 


kad 

D 

f] 
g 
Lo) 


Gambar 6. Elips Multiple Selection. 


lingkaran yang telah kita buat hingga muncul 
garis putus-putus yang menandakan ling- 
karan tersebut telah dipilih. Sambil menekan 
tombol Shift, klik pada lingkaran satu lagi 
sehingga kedua lingkaran menjadi terpilih. 
Terlihat bahwa masing masing lingkaran 
dikelilingi oleh garis putus-putus sendiri- 
sendiri. Terkahir, lakukan Shift klik seperti 
tadi pada bangun elips. Kini kita tidak hanya 
memilih satu bangun saja, tetapi memilih tipa 
bangun sekaligus. 

Untuk memindahkan ketipa bangun ter- 
sebut sekaligus, klik lalu drag ke posisi yang 
diinginkan. Untuk memutar ketiga ban- 
gun tersebut, klik satu kali pada salah satu 
bangun yang terpilih tersebut sehingga tipe 
Selection berubah dari mode Scaling ke mode 
Rotating. Sekarang kita bisa memutar (rotate) 
ketiga bangun tersebut sekaligus dengan cara 
melakukan klik kemudian drag pada salah 
satu tanda panah di pojok selection. 

Multiple Selection juga bisa dilakukan 
dengan cara sambil menekan Shift, lalu klik 
kemudian drag sehingga seolah-olah membuat 
sebuah segi empat yang melingkupi bangun- 
bangun yang ingin dipilih. bangun-bangun 
yang seluruh bagiannya terlingkupi ketika 
melakukan drag saja yang akan terpilih. 

Untuk membatalkan Multiple Selection, 
klik mouse di tempat kosong pada canvas di 
luar bangun-bangun yang terpilih. 

Biasanya, setelah melakukan Multiple 
Selection kita melakukan Grouping. Dengan 
melakukan Grouping, ketiga bangun yang 
telah dipilih melalui Multiple Selection tadi 
dibuat solah-oleh menjadi satu kesatuan. 
Lakukan Multiple Selection pada ketiga 
bangun tersebut, kemudian tekan Ctrl G atau 


10/2007 FT INFOLINUX 














dari menu Object » Group. Kini ketiga bangun 
tersebut seolah-olah menjadi satu bangun saja. 
Jika kitamembatalkan selection dengan meng- 
klik area yang kosong, kemudian melakukan 
selection lagi pada salah satu bangun tersebut, 
secara otomatis ketiga bangun tersebut 
akan terpilih. Hal ini dikarenakan kini ketiga 
bangun tersebut telah di-Group menjadi satu. 
Untuk memisahkan (Ungroup) ketiga bangun 
tersebut seperti semula, klik pada pada ban- 
gun yang telah di-group lalu tekan Shift Ctrl G 
atau dari menu Object » Ungroup. 
Berdasarkan urutan proses menggambar 
yang sebelumnya dilakukan, elips digambar 
kali pertama, kemudian lingkaran-lingkaran 
digambar di atasnya. Kita bisa mengubah uru- 
tan posisi tersebut dengan melakukan Raise 
atau Lower. Klik pada bangun elips kemudian 
dari menu Object » Raise untuk menaikan 
posisi urutan elips. Kini posisi bangun elips 
berada di atas salah satu lingkaran, tetapi elips 
masih berada di bawah lingkaran yang lain. 
Kemudian bagaimana cara kita memilih 
lingkaran yang berada di bawah elips? mi- 
salnya jika kita ingin menggeser lingkaran 
tersebut. Cara melakukan Selecting Under 
(memilih bangun yang tertutup oleh ban- 
gun lain) dengan cara menekan Ctrl Alt dan 
klik pada lokasi bangun yang ingin dipilih. 








Ha Edt Waw Layar Qbject Path Int Hak 

Ika YO b Da0 QQQ SIX OP OAMS FE 
SAP PEEK Gendang Wangi ] MTMA AG 

PAR is! ME ARREN ARRA ed i 1 Id IT st Ig m 


ANAA Penataan AEE ana PPP ier ANAA PEP Ba A Po EA A PE N rN 


NGABDEHEORKGONA ARI 
PA rp PA PA me ra PA PA a ra WE or ra METE ra PA AA m PA PT PP 








won |i san san & slayer. |» Alt: select under, move selected 








Gambar 7. Elips Select Under. 


Jika ada beberapa bangun yang bertumpuk, 
Ctrl Alt klik pertama akan memilih bangun 
yang paling atas. Sambil tetap menekan Ctrl 
Alt, klik berikutnya akan memilih bangun 
di bawahnya. Ctrl Alt klik berikutnya akan 
memilih bangun yang di bawahnya lagi, begitu 
seterusnya hingga bangun yang paling bawah. 
Setelah bangun yang paling bawah, Ctrl Alt 
klik berikutnya akan kembali memilih bangun 
yang paling atas. 


Menggambar bangun bintang 
Menggambar menggunakan Star Tool bisa un- 
tuk membuat berbagai macam bangun yang 
kompleks dan menarik. Star Tool mempunyai 
dua tipe dasar: Star dan Polygon. Klik Star Tool 
pada Toolbox vertikal untuk mengaktifkan 
Star. Klik pada titik awal yang diinginkan di 
canvas kemudian drag untuk membuat gam- 
bar Star (bintang), lepaskan klik jika ukuran 
dan arah gambar sudah sesuai keinginan. 

Selama proses drag, kita bisa mengatur 
besardanarah bintang. Pada bangun bintang 
di canvas, terdapat dua titik (handle) untuk 
melakukan modifikasi yaitu Base Radius 
(posisinya agak di tengah) dan Tip Radius 
(posisinya di ujung bintang). Klik kemudian 
drag pada titik Base Radius untuk memodi- 
fikasi bagian tengah bintang. 








. p 6 
Ha Edt Wew Layer Object Path Inet telp 
WERE PP bë DXO QQQ ZIZ OP OAW FE 
Comers[5 [E] Spote rane [aaa [£] pamasa [nawa [E] kandemena [a vao FE) | Deraute 


Change: C Polygan 


NER RP EUS On OE AA 
PA ma m PP pr PAP e ra PA AT AT a a PA YA AT er PPA PAT ra sa PA YA ra a E 











ion |i] anco wan @ D Layeri = | Drag to creste a star, Drag controls to ect the star shape, Click to select 


Gambar 8. Star Inner. 





Tool Controls (di bagian atas layar, di 
bawah menu) menampilkan isian-isian 
berkaitan dengan Star Tool ini. Naikan isian 
Corners untuk menambah jumlah sudut pada 
bangun Star. Naikan isian Spoke ratio untuk 
memperpendek panjang garis sisi-sisi bintang. 
Naikan isian Rounded untuk mengubah sudut- 
sudut bintang menjadi garis lengkung. Naikan 
isian Randomized untuk mengubah panjang 
garis sisi-sisi bintang secara acak menjadi ban- 
gun yang tidak beraturan. Mari kita coba buat 
bangun Star dengan berbagai variasi isian Cor- 
ners, Spoke ratio, Rounded, dan Randomized. 

Sedangkan untuk membuat gambar poly- 
gon, klik dahulu pilihan polygon pada Tool 
Controls sebelum mulai menggambar agar 


kita berpindah dari tipe Star ke tipe Polygon. 


www.infolinux.web.id 








Ede Int 
pees os ive 40 ana XIX 2? OAWS HE 
IA FELDE = ago: = m js man 


“tes 
: tt 


Tim |i oria zam @ @ Layer aw | Alt: select under. move selected 





Wires PER raya WAU ria | 


TIA III IR 
“Lama se err 











Gambar 9. Star Duplicate. 


Untuk membantu kita dalam proses 
menggambar, kita bisa melakukan Duplicate 
untuk menduplikasi bangun-bangun yang 
telah kita buat. Duplikasi sangat membantu 
dalam membuat banyak bangun (terutama 
yang rumit) supaya sama persis seperti 
aslinya, tanpa perlu menggambar ulang. Pilih 
bangun yang ingin di duplikasi, atau laku- 
kan multiple selection jika ingin menduplikasi 
beberapa bangun sekaligus. Tekan Ctrl D atau 
dari menu Edit » Duplicate. Hasil duplikasi 
diletakkan tepat di atas aslinya (seolah-olah 
menjadi satu). Geser hasil duplikasi ke tempat 
baru yang kita inginkan. 

Selain itu ada juga proses Clone yang 
sama persis seperti proses Duplication. 
Kelebihan proses Clone adalah jika kita 
melakukan perubahan pada bangun asli, 
bangun hasil clone akan mengikutinya. 
Misalnya kita merubah warna fill colour, 
melakukan resize, ataupun melakukan 
rotation. Lakukan Selection pada bangun 
yang ingin di-clone, lalu tekan Alt D atau 
dari menu Edit » Clone. Untuk memisah- 
kan keterkaitan bangun asli dengan bangun 
clone nya, pilih bangun hasil clone menggu- 
nakan Selection Tool lalu tekan Shift Alt D. 








de It 
TTY DE EYE i0 aea ZIZ 2? OAWS HE 
sak FEE an ng TA mag 
= EN 


DE APP semua sm ri stan a NA ec KANA bx KANA re KARA ec ANAA uu | 
RE [ 


irene Wee Pars 


WER RZUEOROESD 
PFW Wr WO 


Pia RP n A 














Gambar 10. Star Many 


Menggambar Bangun Spiral 

Berikutnya adalah menggambar bangun spiral. 
Klik pada Spiral Tool di Toolbox vertikal. Cara 
membentuk spiral di canvas seperti membuat 
bangun-bangun sebelumnya. Setelah bangun 
spiral jadi, terdapat 2 titik (handle) untuk 
melakukan modifikasi yaitu Outer Handle 
(pada ujung terluar spiral) dan Inner Handle 
(pada titik pusat spiral). Klik kemudian drag 


www.infolinux.web.id 


pada Outer Handle sambil mengikuti arah 
putaran spiral untuk menambah jumlah 
putaran spiral. Untuk menambah jumlah 
putaran lebih banyak tetapi ukuran spiral 
tidak bertambah besar, klik mouse pada Outer 
Handle lalu tekan tombol Alt, kemudian drag 
sebagaimana menambah jumlah putaran 
spiral. Hasilnya, jumlah putaran spiral akan 
bertambah, tetapi ukuran spiral tetap. Semen- 
tara jika kita meng-klik pada Outer Handle 
lalu menekan Shift kemudian men-drag men- 
jauhi/mendekati titik tengah, kita akan mem- 
perbesar/memperkecil ukuran spiral. 











fle It 
Tema GO ivi sa aaN SIX OP OAMS HH 
=e ae FELE awa E) Mowo PO on E (pe |e ayak 
Hn Esa A NAN re NANA rar 


AA Pts ANA r NANA ee a at | 
a, 
te 
@ 
Aa 
v 
al 
Bk 
2 
: 
t 














Gambar 11. Spiral Outer. 


Selanjutnyakita bisa melakukan modifikasi 
menggunakan Inner Handle. Klik pada Inner 
Handle lalu drag mengikuti putaran spiral, 
kita akan menghapus putaran spiral mulai 
dari tengah. Untuk mengembalikannya tekan 
Shift kemudian klik pada Inner Handle. Inner 
Handle akan dikembalikan ke posisi semula di 


TUTORIAL INKSGAPE 


tengah. Kita bisa membuat putaran-putaran 
spiral semakin rapat ke arah luar atau semakin 
rapat ke arah tengah. Klik pada Inner Handle 
lalu tekan Alt kemudian drag secara vertika ke 
atas untuk membuat putaran spiral semakin 
rapat ke arah luar. Sebaliknya, drag ke bawah 
untuk membuat putaran spiral semakin rapat 
ke arah tengah. 











Edt Dt 
Dess yo ETE gi san zzz 22 OAMS HK 
a> Aluk = : MN ai 


Oe 
KE 
Q i 
B: 
e" 
ti 
OH 
E 
VE 
Ui 
Ar 
ai 
[E 
ay X | 


aan |i ana @ Ə “Layer 1 v | No objects selected, Click. hit kebek, or drag around objects to select 


ua aa a a aa a a a 


© 


Bangun-bangun spiral ini default-nya 


©0, 




















Gambar 12. Spiral In Inner. 


dibuat tanpa fill colour. Kita bisa memberi- 
kan fill colour dengan lebih dahulu mengklik 
Select Tool pada Toolbox vertikal, kemudian 
pilih bangun yang ingin diberi fill colour. 
Setelah terpilih lalu Klik kanan pada bangun 
tersebut, kemudian pilih Fill and Stroke. 
Perhatikan bahwa saat ini yang aktif adalah 
tombol dengan tanda silang (X) yang artinya 
no paint. Klik pada tombol Flat Colour untuk 
mengaktifkan fill colour, kemudian pilih 
warna yang kita inginkan. 


== 6 = =) - = - 
= - = - I - - 
- = ` == = 





PT. DAKA CAKRAWALA NETWORKINDO 


CYBER BLD 10th Floor Jl.Kuningan barat no.8 Jakarta 12710 


Phone (021) 5268000 Fax (021) 5266444 
http://www.cakraweb.com - info@cakraweb.com 









POWERED BY: 





b 
ia Musa 


Ay 
bar si GAD) Tosa 


INFOLINUX = 10/2007 71 


TUTORIAL INKSGAPE 


72 


Dalam mendesain gambar, sering kali kita 
ingin mengatur bangun-bangun yang kita 
buat agar menyusun posisi yang rapi. Proses 
menyusun bangun-bangun menggunakan 
teknik Alignment dan Distribution. Untuk 
melakukan alignment, lakukan multiple 
selection terlebih dahulu pada bangun- 
bangun yang ingin disusun. Setelah itu, tekan 
Shift Ctrl A atau dari menu Object > Align and 
Distribute. Terdapat 2 tipe Alignment yaitu 
Vertical dan Horizontal. Alignment Vertical 
memiliki beberapa metode penyusunan yang 
dapat dipilih yaitu rata kiri, rata kanan, dan 
rata tengah. Sementara Alignment Horizontal 
memiliki metode penyusunan rata bawah, rata 
atas, dan rata tengah. Distribution digunakan 
untuk mengatur jarak antar bangun satu 
dengan bangun yang lain. 

Sebagaimana Alignment, Distribution juga 
memiliki 2 tipe yaitu Horizontal dan Vertikal. 
Dengan menggunakan metode Distribution, 
kita bisa mengatur supaya semua bangun 
memiliki jarak yang sama satu dengan yang 
lain. Distribution Horizontal membuat jarak 
yang sama antar bangun-bangun berdasar- 
kan jarak antar tepi kiri ke tepi kiri, antartitik 
tengah ke titik tengah, antartepi kanan ke tepi 
kanan, atau antar-gap. 














He Edt Waw Layer Object bath Dot Hak 
WAS PD be 0O QQQ ZIZ OP OAW? HE 
atad SEM Gn haoni] ademt] |: [JAN] a 
if AA a PPPA re NANG 
INE 
ar 
=" . 
i 
OE 
AE 
3 4 + 
Us 
A: 
aa 
ai 
A3 - 
E 
F 
EO il manon Op erl + selected 

















Gambar 13. Spiral Align. 


Membuat Teks 


Untuk menambahkan tulisan ke dalam 
gambar yang kita buat, klik pada Text 
Tool di Toolbox vertikal (atau menekan 
F8). Klik pada lokasi di canvas yang ingin 
diberi tulisan. Setelah melihat ada cursor 
berkedip-kedip, menandakan kita bisa mulai 
menulis teks yang kita ingin cantumkan. 
Untuk melakukan perubahan jenis huruf, 
ukuran huruf, ataupun alignment, klik pada 
tombol Text and Font Dialog yang ada di 
Commands Bar (di bawah menu). Atau dari 
menu Text > Text and Font. Menggunakan 
fasilitas ini di antaranya kita bisa mengatur 
alignment tulisan terhadap titik awal cursor 
apakah sebagai lokasi paling kiri (rata kiri), 
posisi paling kanan (rata kanan), atau posisi 


10/2007 @ INFOLINUX 


tengah, dari tulisan yang kita buat. 

Kita juga bisa mengatur apakah arah 
tulisan ke samping atau ke bawah. Setiap 
selesai melakukan perubahan menggunakan 
Text and Font Dialog, harus diakhiri dengan 
menekan Apply kemudian Close. 

Teks yang telah kita buat masih dapat kita 
modifikasi lebih lanjut lagi. Untuk menggeser 
huruf ke kiri atau ke kanan, letakkan cursor 
pada huruf yang diinginkan, kemudian tekan 
Alt Right (Alt dan tombol panah ke kanan) 
atau Alt Left. Untuk menggeser ke atas dan ke 
bawah gunakan Alt Up dan Alt Down. Jika kita 
ingin mengubah jarak spacing antar-huruf, 
Tekan Alt » atau Alt «. Jarak antarhuruf akan 
dibuat lebih renggang atau lebih rapat. 


- momeindi/Desktop/Doc Camp Materials/Materi Tulisan Yusufrteks.svg - mkscape a80 


He Edt wew Layer Object Path Det Help 
(DSSS PR é DXO QQQ ZIZ OP OAw4 EE 























Tulisan” 
| | an 

Ur TULISAN ASLI Eem mere 
wi] # TULISANGE SER [JULISAN SPACING 
$ L TULISANGESER 

| í TULISAN SPACING 
aa na aa 


Gambar 14. Membuat Teks. 


Yang perlu diperhatikan dalam penulisan 
teks di Inkscape adalah kita harus yakin jenis 
huruf yang digunakan tersedia jika file gambar 
ini disimpan kemudian dibuka di komputer 
lain. Jika jenis huruf yang digunakan tidak ada 
di tempat baru, maka saat dibuka nanti, gam- 
bar akan mengalami perubahan. Cara meng- 
antisipasi hal ini adalah dengan mengonversi 
teks yang kita buat menjadi bentuk vektor. 

Sebelum melakukan perubahan dari ben- 
tuk teks ke bentuk vektor, kita harus memasti- 
kan bahwa tulisan yang dibuat sudah sesuai 
dengan yang kita inginkan dan kita tidak akan 
melakukan perubahan tebal tipis huruf atau 
merubah jenis huruf. Pilih tulisan yang ingin 
dikonversi, lalu dari menu Path » Object to 
Path. Atau dengan mengklik Shift Ctrl C. Kini 
teks tersebut sudah berubah menjadi bentuk 
vektor. Kita bisa mengubah teks sebagai- 
mana merubah bangun kotak atau lingkaran. 
Sebagai contoh, kini kita bisa merubah fill 
colour dan garis tepi (stroke). Klik kanan pada 
tulisan, lalu klik Fill and Stroke. Ubahlah Fill 
Colour, Stroke Paint, dan Stroke Style. 

Tulisan hasil konversi ini masih menjadi 
satu kesatuan. Jika kita melakukan peruba- 
han, akan mempengaruhi semua hurufnya. 
Kita bisa memisahkannya menjadi masing- 


masing satu huruf saja menggunakan 


teknik Break Apart. Klik pada menu Path 
» Break Apart atau menggunakan short 
cut Shift Ctrl K. Kini kita dapat melakukan 
perubahan ke satu huruf saja, karena tiap 
huruf telah menjadi bangun tersendiri. 


























- Teks,svg - Inkscape 066 
He Edt Wew Layer Object Path Text Hep 
(Dems PP dé DXO QQQ ZIZ OP OAMS HE 
SEAR SEK amoda] anden] |) [Py wee 
TT JAPA A ra AA AA re ed Ae rr IR 
REM it 
: isan z 
a: EEE] 
er e har Gal stroke pare | Sy Stroka styla | 
* i „mens? of 
@ Fist color 
3 n RGB HSL | CMYK | 
dg TULISAN ASLI “ana. 
A u TULISANGE S ER =: 
AN 
4 TULISAN GESER 
i TULISAN SPACING Pa == 
i s TULSANSFAONG 
pend E mo. ick selaction to toggle scakaretation handles 














eam HH clever + Path (17 nodes) in layar Layer 2 i | 
G MONG IGO TE Ai. [IH onoston ... ID crane us... [@ Intacape tut... [e Teka wa LSI BG) Gp Pn 2224. 207 pr4 gy 


Gambar 15. Teks Break Apart. 


sudah diketahui 


awal tulisan ini, bahwa untuk menyimpan 


Sebagaimana dari 
gambar yang kita buat, cukup melalui menu 
File » Save atau File » Save As. Gambar yang 
kita buat akan disimpan dalam file dengan 
format SVG. 

Selain itu, kita juga bisa melakukan Export 
Bitmap untuk menyimpan gambar yang 
kita buat ke dalam format bitmap (Inkscape 
menggunakan format PNG untuk bitmap). 
Gambar hasil export tersebut nantinya bisa 
diedit menggunakan Software Image/Photo 
Editor seperti The GIMP. Klik menu File » 
Export Bitmap. Kita dapat memilih Export 
Area yang ingin kita simpan apakah satu 
canvas seluruhnya (Page), area canvas yang 
ada gambarnya (Drawing), area yang bangun- 
bangunnya sedang dipilih (Selection), atau 





- Teks-Hreak Apart svg -inkscape FEE] 






































He Edt Wew Layer Object Path Tut Hep 
16%S5 PP de DAO QQQ ZIZ OP OAWS HE 
eae TAPI mapan “ange mag TN 289 
ee PA «A Ea ae os TT «ee ol RE ~~. A A 
KEM = 
3 isan |= 
er e =) KI 
bad 1 PACE ilag: [737.050 E with: [660.326 [> 
©} n 1:(015.071 [E] Haige: [543.827 |; 
Eig TULISAN ASLI or 
Yi) u TULISANGE S ER arna p Jæ 
é L£ TULISAN GESER E 
q i TULISAN SPACING = 
i s USNOG 
kid [apen rem È | "Layara |“ | No objects selactad. Click, Shit+elick, or drag around objects to selat 
EIO bie) Wo oon: M ETA bl | 


Gambar 16. Teks Export. 


area yang kita tentukan sendiri (Custom). 
Untuk semua pilihan tersebut kita diberi- 
tahukan titik koordinat awal, koordinat akhir, 
lebar, dan tingginya. Kita juga bisa mengatur 
nilai dpi, yaitu jumlah titik (dot atau pixel) tiap 
incinya. Semakin banyak kita memberikan 
jumlah titik per inci nya, ukuran gambar akan 
semakin besar. Pada bagian Filename kita isi 
dengan nama file berikut path tempat kita 
ingin menyimpan file bitmap tersebut. Kita 
akhiri dengan menekan tombol Export. A 
Yusuf Kurniawan (yusuf132@ gmail.com) 


www.infolinux.web.id 


74 


WORKSHOP PROGRAMMING 


sekilas PHP PEAR 


Jika bahasa pemrograman Perl memiliki CPAN (Compre- 
hensive Perl Archive Network) yang berfungsi sebagai 
repositori pusat dari module PERL, maka PHP juga memi- 
liki fitur serupa yang bernama PEAR (PHP Extension and 
Add-on Repository) yang bertindak sebagai repositori 
pusat dari module PHP. 


Sekilas PEAR 
PEAR merupakan project yang berisikan kumpulan module PHP 


yang dibuat oleh para komunitas PEAR, yang bertujuan membuat 

kumpulan komponen PHP yang bersifat reusable, dapat menjadi 

inovasi utama di PHP, dan menjadi bahan pembelajaran yang baik 

untuk para developer PHP. Fungsi dibentuknya project PEAR, di 

antaranya sebagai berikut: 

@ Library terstruktur dari kode open source untuk pengguna PHP. 

@ Style standar untuk penulisan kode dalam PHP. 

@ PHP Foundation Classes (PFC), koleksi Class yang menjadi 
bagian dari distribusi PHP yang dijamin kestabilannya. 

@ PHP Extension Code Library (PECL), fungsi ekstensi dari bahasa 
C yang menjadi bagian dari PEAR. 

@ Menyediakan website, mailing list, dan download mirror untuk 
mendukung komunitas PHP/PEAR. 


Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai PEAR, silakan kunjungi 
langsung situsnya yang terdapat di url http://pear.php.net. 


Instalasi class PEAR 
Koleksi class PEAR dengan beragam fungsi, sudah tersedia secara 
kategori di website-nya. Beberapa kategori class PEAR yang tersedia, 
di antaranya authentication, caching, console, event, file system, data- 
base, XML, text, dan web services. Daftar lengkap class PEAR yang 
tersedia, dapat Anda temukan pada halaman url http://pear.php. 
net/packages.php. 

Berikut ini akan dijelaskan langkah menginstalasi paket class 
PEAR. 

Untuk menginstalasi paket class PEAR, pastikan paket php- 
1 pear sudah terinstalasi dengan baik. Jika belum terdapat paket 
php-pear, Anda dapat menemukan paket ini pada DVD Repositori 
Ubuntu. Jalankan perintah berikut untuk menginstalasi paket 
php-pear: 
S sudo apt-get install php-pear 













File Edit View Terminal Tabs Help 


supriyanto@ws034 





:I-$ sudo apt-get install php-pear 
Reading package lists... Done | 
Building dependency tree i 





Paket php-pear yang baru saja Anda instal, sudah menyertakan 
PA paket class PEAR yang biasa digunakan. Beberapa class 
PEAR yang sudah disertakan, di antaranya, Archive_Tar, Console_ 
Getopt, DB, dan PEAR. Anda dapat melihat daftar class PEAR yang 
telah terinstal dengan menggunakan perintah berikut: 


10/2007 = INFOLINUX 







$ pear list 








File Edit View Terminal Tabs Help 


supriyanto@ws034:~$ pear List 


Installed packages, channel pear.php.net: 





Package Version State 
Archive Tar L-32 stable 
Benchmark 1.2.7 stable 





Beberapa paket class PEAR untuk distro Ubuntu, dapat Anda 
n pada DVD repositori Ubuntu. Untuk jenis ini, Anda 
dapat menggunakan perintah apt-get install maupun Synaptic 
untuk menginstalasinya. Namun jika paket class PEAR yang Anda 
ingin gunakan tidak tersedia dalam bentuk paket deb, dan paket 
tersebut hanya tersedia pada situs http://pear.php.net/packages.php, 
Anda dapat menginstalasi secara manual paket class PEAR tersebut 
dengan menggunakan perintah pear. Sebagai contoh, Anda ingin 
menginstal paket class File_Find (http://pear.php.net/package/File_ 
Find). Untuk menginstalasi paket ini, jika PC Anda sudah terkoneksi 
ke Internet dengan baik, cukup jalankan perintah berikut untuk 
memulai proses instalasi paket class File_Find: 


3 sudo pear imestall mile Pime 





supriyanto@ws034: ~/package-pear 





File Edit View Terminal Tabs Help 


supriyanto@ws034:~/package-pear$ sudo pear install File Fin} 
d 


downloading File Find-1.3.0.tgz ... 


Cara lain, Anda dapat men-download dahulu paket tarball class 





File_Find dari situsnya (sebagai contoh di sini paket tarball-nya 
bernama File_Find-1.3.0.tgz), untuk selanjutnya dapat Anda 
instalasi secara offline. 


5 gudo pear install ala Wandi 3,0, tgz 







supriyanto@ws034: ~/package-pear 






File Edit View Terminal Tabs Help 
supriyanto@ws034:~/package-pear$ ls 

Benchmark-1.2.7.tgz DB-1.7.12.tgz File Find-1.3.0.tgz 
supriyanto@ws034:~/package-pear$ sudo pear install File Fin 






d-1.3.0.tgz 


Untuk mengecek paket class PEAR yang baru saja Anda instal 
sudah terdapat pada daftar atau belum, gunakan kembali perintah 
pear list: 


$ pear list 


g meng-uninstall suatu paket class PEAR yang sudah ter- 
instal sebelumnya, Anda dapat menggunakan perintah berikut: 


3 Sudo pear Uninsuall mile hind 





File Edit View Terminal Tabs Help 


supriyanto@ws034:~$ sudo pear uninstall File Find 


uninstall ok: channel://pear.php.net/File Find-1.3.0 
supriyanto@ws034:~$ 


=D) 


Parameter lengkap lainnya yang terdapat pada perintah PEAR, 
dapat Anda lihat dengan menggunakan option help. 
5 pear -help 
Supriyanto [supriyanto @infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 





WORKSHOP PROGRAMMING 


Menggunakan PEAR DB 


Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengenal dan 
mempelajari sedikit mengenai PEAR. Setelah mengeta- 
hui teknik dasar penggunaan PEAR, berikut ini kita akan 
mempelajari salah satu class PEAR yang paling banyak 
digunakan, yakni PEAR DB. 


PEAR DB merupakan database abstraction layer yang memiliki 

banyak fungsi. Salah satu fungsi PEAR DB adalah mempermudah 
pekerjaan Anda, jika suatu saat ingin bermigrasi ke DBMS yang lain, 
tanpa harus melakukan banyak perubahan kode. 

Untuk lebih memperjelas penggunaan PEAR DB, silakan lihat 
contoh berikut. Pada contoh ini, kita akan melihat cara pengaksesan 
database yang dilakukan dengan metode tradisional. 

@ Pertama, buat sebuah database bernama phptst. 
$ mysqladmin -u <user> -h <host> -p create phptst 
Note: sesuaikan variabel user, host, dan password sesuai dengan 
kondisi yang terdapat pada database MySQL Anda. Dalam 
contoh di sini, penulis menggunakan variabel berikut: 
S mysqladmin -u supriyanto -h localhost -p create 
phptst 
@ Selanjutnya, dump file phptst.sgl yang terdapat dalam folder 
“rubrik/workshop” di DVD InfoLINUX, ke database phptst yang 


Berikutnya kita akan mempelajari cara penggunaan PEAR DB. 
Baris kode tesl.php saat diubah dengan menggunakan PEAR 


DB, akan terlihat tes2.php yang terdapat dalam Disc InfoLINUX 
edisi ini. 


A pada suatu saat Anda ingin memigrasikan database 


phptst yang berbasis database MySQL ke database PostgreSQL. 


Proses migrasi kode php yang telah Anda buat pada skrip tes2.php, 
hanya mengalami perubahan pada baris: 


$db = DB::connect (“mysql://Sdbuser:$dbpass@S$dbhost/ 
Sdbname” ) ; 

menjadi 
$db = DB::connect (“pgsql://Sdbuser:$dbpass@$dbhost/ 
Sdbname” ) ; 

Adapun proses pembuatan database phptst menggunakan data- 


base PostgreSQL adalah sebagai berikut: 
@ Pertama, instalasikan aplikasi PostgreSQL, berikut modul php 


untuk mendukung PostgreSOL. 
S sudo apt-get install postgresgl-8.2 postgresgl- 
client-8.2 phps-pgsgl 


@ Login sebagai user postgres, kemudian buat sebuah user yang 


dapat membuat database di PostgreSOL. 


baru saja Anda buat. $ sudo su - 


$ mysal -u stpriyanto -a localhost -P pipese < phpest # SU postgres 
sql S psql templatel 
templatel=# CREATE USER supriyanto CREATEDB PASSWORD 
Setelah berhasil membuat database phptst, berikutnya kita akan 'supri123' : 
membuat skrip PHP yang dapat mengakses database tersebut. 
Buat dua buah skrip PHP berikut, dan letakkan pada direktori 
public html atau direktori kerja PHP Anda yang lain. 
Skrip 1: tes1.php 
<?php buat tabel demo yang isinya sama dengan tabel demo yang 
pernah Anda buat sebelumnya di MySQL. 


templatel=# \q 
@ Login sebagai user yang baru saja Anda buat di PostgreSQL, dan 
buat database phptst 
@ Connect ke database phptst yang baru saja Anda buat, kemudian 


Skrip lengkap tesl.php dapat Anda temukan dalam 


Disc InfoLINUX edisi ini. supriyanto@supriyanto-desktop:-$ psgl -u templatel 


templatel=> CREATE DATABASE phptst; 
= CREATE DATABASE 
, , templatel=> \c phptst; 
Skrip 2: dbinfo.php Password for user "supriyanto": 
You are now connected to database "phptst". 


<?php phptst=> CREATE TABLE "demo" ( 

phptst(> "demo id" int8 DEFAULT nextval('serial'::text) NOT NULL, 
phptst(> "demo stamp" int8, 

phptst(> "demo text" character varying(50), 


odbhocte—— “localhost” p 


_ 5 : phptst (> PRIMARY KEY ("demo id") 
Sdbuser = ‘supriyanto’ ; phptst(> ); 
2 NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "demo pkey" for t 
Sdbpass = ‘supril23’; able "demo" 


CREATE TABLE 

phptst=> COPY "demo" FROM stdin; 

Enter data to be copied followed by a newline. 

> End with a backslash and a period on a line by itself. 
1 978872113 Record number 1 

2 978872652 Record number 2 

3 978872652 Record number 3 

4 978872652 Record number 4 
5 
\ 


Sdbname = ‘phptst’; 


Setelah dijalankan pada web browser, file tesl.php akan meng- 


hasilkan output seperti gambar berikut: ee eee 






File Edit View History Bookmarks Tools Help 


e> CoA 
@ Getting Started Latest BBC Headlines 

Record number 1 

Record number 2 

Record number 3 

Record number 4 

Record number 5 





E O @ Copy skrip tes2.php menjadi tes3.php, letakkan pada direktori 


public_html atau direktori kerja PHP Anda, dan ubah pada 
bagian yang telah di jelaskan sebelumnya. 





Untuk hasil output, skrip tes3.php memiliki hasil output yang 
sama dengan hasil output tes1.php maupun tes2.php. 


Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id INFOLINUX = 10/2007 75 


WORKSHOP DISTRO 
aa a tt 





Enable Pop 3 di Account Gmail 


Google Mail atau yang biasa disingkat Gmail, merupakan 
layanan free e-mail dari Google yang menyediakan fitur 
POP3 dan SMTP secara gratis. Kelebihan lainnya, Gmail 
menyediakan kapasitas email hingga lebih dari 2 GB. 
Berikut proses pendaftaran dan enable POP3 di Account 
Gmail. 


registrasi Gmail 


Sign in to Gmail with your 
Google Account 


Username:| 
Password:| 


M Remember me on this 


Berbeda dengan 
1 zaman dahulu yang hanya dapat di- 
peroleh dari invitation, saat ini registrasi 
Gmail sudah dibuka secara umum. Anda 


computer. 
Sign in | 


| cannot access my account 


dapat mendaftar ke http://gmail.google. 
com. Setelah masuk ke halaman awal 





Gmail, klik link Sign up for Gmail. 


PAN halaman Create an Account, isikan sejumlah biodata yang di- 
perlukan untuk pembuatan e-mail. Alamat email Anda inginkan, 








dapat ditentukan pada option 


Create an Account 


Your Google Account gives you access to Gmail and other Google services. If you 


Desired Login Name. Klik button 


already have a Google Account, you can sign in here. 


Get started with Gmail 
|Lubatin 


[Agung Priantoro 


Desired Login Name: |lubatin.agung.priantoro 


First name: 


Last name: 


Choose a password: 





check availability untuk memasti- 
kan bahwa alamat e-mail tersebut 





masih tersedia. Setelah semua 
terisi dengan baik, klik button I 
accept. Create my account. 


@gmail.com 
Examples: JSmith, John.Smith 


check availability! 


lubatin.agung.priantoro is available 


Password Strong 





Setelah proses pembuatan e-mail berjalan dengan baik tanpa 

masalah, Anda dapat langsung sign-in ke alamat Gmail yang baru 
saja Anda buat, dengan menggunakan user name dan password e-mail 
Gmail yang baru saja Anda buat. 


Contact /Address Importer - www.contactimporter.info - hotmail, yal Sponsored Link | 


Archive | Report Spam | Delete | | More actions... x| Refresh 
Select: All, None, Read, Unread, Starred, Unstarred 
|” < Gmail Team Gmail is different. Here's what you need to | 3:42 pm 


[>] |customize | 


1-1ofl 





Selain e-mail yang terdapat di Gmail dapat langsung Anda baca 

dari halaman Gmail, Anda juga dapat meng-enable-kan account 
POP3 Gmail agar dapat di baca dengan menggunakan aplikasi e- 
mail client seperti Mozilla Thunderbird. Untuk meng-enable option 
ini, dari halaman account 
Gmail Anda, klik link Settings. 
Setelah masuk ke halaman 


© Disable forwarding 
© Forward a copy of incoming mail to email address and 
keep Gmail's copy In the Inbox =) 


Tip: You can also forward only some of your mail by creating a filter! 


1. Status: POP Is disabled 
© Enable POP for all mall 
© Enable POP only for mall that arrives from now on 


Settings, pilih Tab Forwarding 
and Pop, kemudian centang 
(v) pilihan Enable POP for 
all mail, yang terdapat pada 
option POP Download. 


2. When are accessed with POP 
keep Gmail's copy in the Inbox xj 


3. Configure your email client (e.g. Outlook, Eudora, Netscape Mail) 
Configuration instructions 


Cancel | Save Changes 





eee pada pilihan tersebut, pada option When messages are 
accessed with POP, Anda dapat memilih keep Gmail's copy in the 
Inbox untuk menjaga 












Forwarding and POP 





email agar tetap ter- 





Forwarding: © Disable forwarding 


© Forward a copy of incoming mail to femail address and 
keep Gmail's copy in the Inbox >| 


Tip: You can also forward only some of your mail by creating a filter! 


dapat di server Gmail. 
Klik button Save Changes 


untuk menyimpan pe- 






POP 
Download: 
Learn more 


1. Status: POP is disabled 
© Enable POP for all mail 
© Enable POP only for mail that arrives from now on 







2. When messages are accessed with POP 
keep Gmail's copy in the Inbox z 


3. Configure your email client (e.g. Outlook, Eudora, Netscape Mail) 
Configuration instructions 


Cancel Save Changes 











rubahan yang terjadi. 





Setelah option POP3 
di enable-kan, Anda 
sudah dapat segera mengonfigurasi email client yang Anda gunakan, 


untuk dapat membaca e-mail yang terdapat di account Gmail Anda. | 


International Herald Tribune - Moscow copes as hot water shuts off -12h Web Clip < |>] Customize 


Archive | Report Spam | Delete | | More actions... >| Refresh 1-1lofl 
Select: All, None, Read, Unread, Starred, Unstarred 
M < Gmail Team Gmail is different. Here's what you need tol 3:42 pm 





Supriyanto [supriyanto @infolinux.co.id] 


Manajemen E-mail Gmail di Thunderbird 





76 


Salah satu open source mail client yang paling populer dan 
banyak digunakan para pengguna Linux maupun Windows 
adalah Mozilla Thunderbird. Setelah membuat account 
Gmail yang juga dapat Anda peroleh secara free, Anda 
dapat membaca email yang terdapat pada account Gmail 
Anda dengan memanfaatkan Mozilla Thunderbird. Berikut 
beberapa tip pengonfigurasian Mozilla Thunderbird. 


Hal pertama yang harus dilakukan sebelum dapat membaca e- 

mail dengan menggunakan Mozilla Thunderbird adalah meng- 
instalasi aplikasi ini terlebih dahulu. 

Paket Mozilla Thunderbird dapat Anda temukan pada DVD 
Repositori Ubuntu (lihat rubrik “Workshop” InfoLINUX 09/2007). 


10/2007 FT INFOLINUX 





Untuk instalasi Mozilla Thunderbird, Anda dapat menjalankan 
perintah berikut: 
$ sudo apt-get install mozilla-thunderbird 









SUpriyanto@ws034: = 


File Edit View Terminal Tabs Help 


supriyanto@ws034{~$ sudo apt-get install mozilla-thunderbird | 


Reading package lists... Done 





Places System @A OMA 
| ay Accessories » 
| fe Games » 
| A Graphics > 


Setelah terinstal, Anda dapat 


menjalankan aplikasi ini dari 






& Ekiga Softphone 


menu Applications -» Internet -» Ai 


Thunderbird Mail. 


Office 
| E Programming 


| EJ Sound & video 


| System Tools 


| 
| B Add/Remove... 


@ Firefox Web Browser 







BO Gaim Internet Messenger 


X X X X 


E Terminal Server Client 








www.infolinux.web.id 


Congratulations! 





Jika Anda baru menjalankan aplikasi Mozilla Thunderbird untuk 
kali pertama, akan muncul beberapa halaman Account Wizard 
sebagai berikut. 


@ Pada 
Account, pilih option Email 


halaman New 








O RSS News & Blogs 





O Unix Mailspool (Movemail) 


account untuk mengonfi- | O Newsgroup account 
gurasi account mail Anda. 
@ Pada halaman Identity, isikan username dan alamat e-mail Gmail 


yang telah Anda buat. Dalam contoh ini, alamat email Gmail yang 





Your Name: 


digunakan adalah lubatin. 


(tubatin Agung Priantoro | 





agung.priantoro@gmail. 


Enter your email address. This is the address others will use to send 
email to you (for example, "user@example.net"). 


Ba Emal Address 
@ Pada halaman Server 
g ak Select the type of incoming server you are using. 
Information, pilih POP on? OMe 


Enter the name of your incoming server (for example, "mail.example.net"). 


pada pilihan tipe incom- 





Incoming Server: | pop.gmail.com 





Uncheck this checkbox to store mail for this account in its own directory. That will 
make this account appear as a top-level account. Otherwise, it will be part of the 
Local Folders Global Inbox account. 


ing server. Isikan Incoming 


@ Use Global Inbox (store mail in Local Folders) 


Server dengan pop.gmail. 


Enter the name of your outgoing server (SMTP) (for example, "smtp.example.net"). 





com, dan Outgoing Server 


Outgoing Server: smtp.gmail.com| 








dengan smtp.gmail.com. 


@ Pada halaman User Names 


Enter the incoming user name given to you by your email provider (for example, 
"jsmith"). 





dan Account Name, Anda 


Incoming User Name: lubatin.agung.priantoro) 










Enter the outgoing user name given to you by your email provider (this is typically 
the same as your incoming user name). 


dapat menggunakan isian 





Outgoing User Name: | lubatin.agung.priantoro 





yang langsung tertera pada 
halaman tersebut. 
@ Terakhir adalah halaman Congratulations. Pada halaman tersebut 
Anda dapat melihat semua informasi yang telah Anda masuk- 
kan. Jika masih ada yang 













salah, Anda dapat mem- 


Please verify that the information below is correct. 


Account Name: 
Email Address: 


lubatin.agung.priantoro@gmail.com 
lubatin.agung.priantoro@gmail.com 
Incoming User Name: lubatin.agung.priantoro 

Incoming Server Name: pop.gmail.com 

Incoming Server Type: POP3 

Outgoing User Name: lubatin.agung.priantoro 

Outgoing Server Name (SMTP): smtp.gmail.com 


betulkan kembali dengan 
memilih button Back. Jika 
semua sudah OK, klik Finish 
untuk langsung masuk ke 
Mozilla 


MW Download messages now 


Click Finish to save these settings and exit the Account Wizard. 


halaman utama 

















Cancel Back Finish Thunderbird. 


Setelah masuk ke halaman utama Mozilla Thunderbird, ada beberapa 

konfigurasi yang harus Anda lakukan kembali untuk dapat meng- 
ambil email yang terdapat pada account Gmail Anda. Klik menu Edit -> 
Account Settings. Setelah muncul halaman Account Settings, klik option 
Outgoing Server (SMTP), kemudian klik Edit. Setelah tampil halaman 
SMTP Server, isikan pilihan 
Port menjadi 587. Centang 


o SMTP Server 





Settings 


Description: | Ini SMTP Gmail 
Server Name: | smtp.gmail.com 
Port: (sz) Default: 25 


(v) pilihan user name dan 
password, dan isikan op- 





tion User Name dengan al- 


Security and Authentication 


@ Use name and password 


User Name: | lubatin.agung.priantoro@gmail.com 


Use secure connection: 
ONo OTLS, if available | @ ILS 


amat lengkap e-mail Gmail 
Anda, dan check list pilihan 
TLS pada pilihan Use Secure 
connection. 


Selesai mengonfigurasi port SMTP server Gmail dengan benar, 
berikutnya kita akan mengonfigurasi port POP3 Gmail. Klik 
menu Server Settings, kemudian ubah isian Port menjadi 995, dan 
pada pilihan Security Settings pilih SSL. Anda juga dapat men- 
gubah interval waktu download e-mail setiap berapa menit sekali, 


www.infolinux.web.id 





WORKSHOP DISTRO 


pada pilihan Check for new messages every X minutes. Setelah semua 
konfigurasi dilakukan, klik OK. 











© lubatin.agung.priantoro... 
“Server Settings 











Copies & Folders Server Type: POP Mail Server 
-Composition & Addressing 
: : i l. : (sos) $ 

“Disk Space Server Name: | pop.gmail.com Port Default: 995 
"Return Receipts User Name: | lubatin.agung.priantoro 

Security 

© Local Folders Security Settings 
Disk Space 


Outgoing Server (SMTP) Use secure connection: 





O Never O TLS, if available © ILS 


Gema kembali ke halaman utama Mozilla Thunderbird, klik but- 


ton Get Mail untuk membaca e-mail yang masuk. Sebelum dapat 
mengambil e-mail yang ter- 


dapat pada account Gmail Anda, 


« Enter your password: x 


(2) Enter your password for lubatin.agung.priantoro on pop.gmail.com: 





akan tampil halaman Enter your 











O Use Password Manager to remember this password. 


password. Isikan dengan pass- 








Cancel OK 


word e-mail Gmail Anda. 


1- berapa lama kemudian, semua e-mail yang terdapat pada 
account Gmail Anda, sudah dapat langsung dibaca melalui ap- 
likasi Mozilla Thunderbird. 







































pr 
KN ta. | 
Get Mail Write Address Book Reply Reply All Forward Delete Junk Print Stop 
Folders View: | All = | P- Subject or Sender 

E @ Local Folders ; 
& Inbox (4) E Gmail is different. Here's what you need t... è Gmail Team > 08/21/2007 03:.. 
b Unsent 2 
8 Drafts (Test Email 2 è supriyanto ° 12:57 PM 
Sent Email Pertama ə supriyanto » 12:58 PM 
© Trash 






Email Kedua 2 supriyanto » 12:58 PM 





Untuk kebutuhan menyampaikan identitas atau informasi 
1 0... pada suatu email yang dikirim, Anda dapat menambah- 
kan signature pada e-mail. Untuk menambahkan suatu signature 
pada setiap email yang akan dikirim, Anda dapat melakukan langkah 
berikut. 
@ Buat sebuah file txt yang berisikan signature yang akan tertera dalam 
e-mail. Sebagai contoh, nama file signature dalam contoh ini adalah 
signature.txt dan isinya dapat terlihat seperti gambar berikut: 








Lubatin Agung Priantoro 
SDN Paseban 07 Pagi 
Telp: (021) 315-3731 


Mobile: 0856751XXXX 
Email: lubatin.agung.priantoro@gmail. com 
Website: -| 








@ Beralih kembali ke aplikasi Mozilla Thunderbird. Pilih menu Edit 
-> Account Settings. Setelah halaman Account Settings terbuka, 
klik Account mail yang ingin diberi signature. Check list pilihan 
Attach this signature, kemudian klik button Choose. Setelah ter- 
buka halaman Choose a file, dan pilih file signature.txt sebagai 
signature yang akan digunakan. Klik Open untuk mengakhiri. 

@ Klik OK, untuk mengakhiri proses konfigurasi. 


112 kita akan 
mengetest signature 


yang baru saja kita buat. Klik 





From: | Lubatin Agung Priantoro <lubatin.agung.priantoro@gmail.com> - lubatin.agung.pr 








po ë wf (@ Lubatin Agung Priantoro <lubatin.agung.priantoro@gmail.com> 
er) W Supriyanto <supriyanto@infolinux.co.id> 














button Write untuk mulai 


Subject: [Test Signature 








| Preformat | +] [Variable width aL A A | B I U | =e 





membuat email. Pada kotak 

Test Signature 
isian Compose, seharusnya 
saat ini Anda sudah dapat 


melihat signature yang telah 








Anda buat sebelumnya. 
Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


INFOLINUX = 10/2007 77 











FIBRE / GIGABIT SWITCH 
3C0M 3016478 3Com Baseline(r) Switch 2816 , 16-port, 10/100/1000Mbps, 
unmanaged 


CISCO 3845 3845 with AC Power, 2GE, 1SFP, 4NME, 4HWIC, IP Base, 64MB USS 10,190 


FLASH / 256MB DRAM 








3C0M 3016479 3Com Baseline(r) Switch 2824 , 24-port, 10/100/1000Mbps, 
unmanaged 


CISCO 801 ISDN/Ethernet Router, One 1OBASE-T (RJ-45), One ISDN BRIT S/T USS 
(RJ-45 connector) 


645 








3C0M 3616487 3Com Baseline Switch 2824-SFP Plus (24 port gigabit + 
4 slot SFP) 


CISCO 805 Ethernet/Serial Router, One 10BASE-T (RJ-45), One Serial port 


849 





CISCO 805 Bundle CISCO 805 + CAB-SS-V35MT= 


820 








ALLIED TELESYN AT-GS900/16 16 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged 


CISCO 851W-G-A-K9 Dual Ethernet Security Router 802.11g FCC compliance 


429 








ALLIED TELESYN AT-GS900/24 24 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged 


CISCO CISCO857W-G-A-K9 ADSL SOHO Router with 802.119 FCC Compliant 


465 








ALLIED TELESYN AT-GS900/8 8 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged 


CISCO CISCOSB107-K9 Small Business 107 ADSL Broadband Router 


219 








ALLIED TELESYN AT-GS924GB 24 ports, 10/100/1000TX + 2 Gbic expansions, 
Unmanaged 


CISCO WS-C2950-24 24 port, 10/100 Catalyst Switch, Standard Image only 


845 





D-LINK DIR-655/e Gigabit Wireless Router 2.4Ghz, 4 port 


1/9 








ALLIED TELESYN AT-GS950/16 WebSmart switch 16 port 10/100/1000TX + 
2 SFP Combo ports 


EDIMAX BR-6104K SOHO Broadband Router embeded with 4P 10/100M switch 


40 








ALLIED TELESYN AT-GS950/24 WebSmart switch 24 port 10/100/1000TX + 
2 SFP Combo ports 


EDIMAX BR-6204WG 4P 10/100M Switch 54M, 802.11g w/WDS, Bridge Mode 
and AP Client 


50 








CISCO WS-C3/506-24TS-S Catalyst 3750 24 ports 10/100/1000 + 4 SFP 
Standard Multilayer; 1.5RU 


EDIMAX BR-6304WG 4P 10/100M Switch 54M, 802.11g w/WDS, Bridge Mode 
and AP Client 


11 





EDIMAX BR-6624 Multi-Homing Broadband Router 2*WAN, 4 LAN 








D-LINK DGS-1016D 16 port 10/100/1000Base-T, Rackmountable Switch, 
Unmanaged 


LINKSYS BEFSX41 EtherFast Cable DSL Firewall router w/ 4-port switch/VPN 
Endpoint 








D-LINK DGS-1024D 24-Port 10/100/1000 Rackmountable Switch 


TRENDNET TDM-6400 ADSL 2/2+ Modem Router 








INTELLINET 523080 8 Port SOHO Gbe Switched 


TRENDNET TEW-631BRP N-Draft Wireless Router with 4-port Switch 








INTELLINET 523127 24 Port Gigabit Websmart 





LINKSYS SD2005 5-Port , 10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit Switch 


TRENDNET TW100-BRF114U DSL/Cable Firewall Router /w 4-port Switch / 
w USB Print Server 








LINKSYS SD2008 8-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit 


TRENDNET TW100-BRM504 ADSL Modem + Firewall Router /w 4-port Switch 








LINKSYS SR2016 10/100/1000 Rackmount 16-Port Gigabit Switch 





LINKSYS SR2024 10/100/1000 Rackmount 24-Port Gigabit Switch 


TRENDNET TW100-BRV204 DSL/Cable Broadband VPN Firewall Router /w 4-port 
Switch 








LINKSYS SRW2016 Switch Hub Manage Web, 16-Port 10/100/1000 Gigabit 
Switch + 2 mini-GBIC w/ WebView 


TRENDNET TW100-BRV304 DSL/Cable Broadband advanced VPN Firewall Router / 
w 4-port Switch 








LINKSYS SRW2024 24-Port, 10/100/1000Mbps Gigabit Switch with WebView 





ROUTER & BRIDGES 

ALLIED TELESYN AT-MC601 10 MBPs Extended Ethernet Operation over phone- 
grade, twisted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 1.2Km or 4,000 feet 
(Cable Not Included) 


TRENDNET TW100-S4W1CA 10/100Mbps DSL/Cable Broadband Router /w 4-port 
Switch 








KVM SWITCH 
ATEN CE700 USB KVM Extender, 150m, No support to SUN and MAC. 








ATEN CL1208LA-AAT-G 15” 8-Port LCD KVM with Extra Local Console 








ALLIED TELESYN AT-MC602 10 MBPs Extended Ethernet Operation over phone- 
grade, twisted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 1.2Km or 4,000 feet 
(Cable Not Included) 


ATEN CS1004 1 Console(PS/2), 4 Server(PS/2) w/ Audio: support AT&Serial; OSD 





ATEN CS1208A 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2): w/ Firmware Upgrade; OSD. 
Incl. of cables (2 x 1.8m PS/2) 








ASUS RX 3041 BroadBand Router, 4-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, 1-port 
WAN 


ATEN CS1216A 1 Console(PS/2), 16 Server(PS/2); w/ Firmware Upgrade; OSD. 
Incl. of cables (2 x 1.8m PS/2) 








ASUS SL 1000 VPN Firewall Router, 4-port UTP, 10/100BaseT LAN, 1-port WAN 





ASUS WL 500g Premium BroadRange Wireless Router, 4-port UTP, 10/100Mbps 
Switch LAN, 1-port WAN 


ATEN CS1708 1 Console(USB), 8 Server(USB). Multi-Platform. OSD. Incl. of 
cables (2 x 1.8m USB) 








CISCO 1721 10/100BaseT Modular Router with 2 WAN slots, 832M Flash/64M 
CISCO 1841-SEC/K9 1841 Security Bundle, Advance Security, 64MB FLASH / 
256MB DRAM 


ATEN CS1716 1 Console(USB), 16 Server(USB). Multi-Platform. OSD. Incl. of 
cables (2 x 1.8m USB) 





ATEN CS1732AC 1 Console(USB), 2 PCSs(USB), 2 Peripheral(USB) w/ Audio: 
cable included 








CISCO 1841-T1SEC/K9 1841 Security Bundle with WIC-1DSU-T1-V2, Advance 
Security, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


ATEN CS1734AC 1 Console(USB), 4 PCSs(USB), 2 Peripheral(USB) w/ Audio: 
cable included 








CISCO 2801-HSEC/K9 2801 Security Bundle, AIM-VPN / EPII-PLUS, Advance IP 
Service, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


ATEN CS1744C 4-port Dual-View KVM Switch: cables included 





ATEN 651754 1 Console(USB), 4 PCs(USB) w/ Audio. Multi-Platform; OSD 








CISCO 2811 2811 with AC Power, 2FE, 4HWICs, 2PVDMs, INME, 2AIMS, IP 
BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


ATEN CS1758 1 Console(USB), 8 PCs(USB) w/ Audio. Multi-Platform; OSD 





ATEN CS1762C 2 port DVI KVM Switch (USB interface): cables included 








CISCO 2811-HSEC/K9 2811 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, Advance IP 
Service, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


ATEN CS1764C 4 port DVI KVM Switch (USB interface); cables included 








CISCO 2821 2821 with AC Power, 2GE, 4HWICs, 3PVDM, 1NME-X, 2AIM, IP 
BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


ATEN €81772€ 2 Port USB KVME Switch with 3 Port(RJ45) 10/100Mpbs 
Ethernet port / 2 Port USB2.0 Hub built in; cables included 








CISCO 2821-HSEC/K9 2821 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, Advance IP 
Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


ATEN 0517746 4 Port USB KVME Switch with 5 Port(RJ45) 10/100Mpbs Ethernet 
port / 2 Port USB2.0 Hub built in; cables included 





ATEN CS228-AAT-G 2 Consoles(PS/2), 8 Server(PS/2) w/ Audio. Support AT& 








CISCO 2851 2851 with AC Power, 2GE, 4HWIC, 3PVDM, 1NME-XD, 2AIM, IP 
BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


Serial. Cable 21-170P 








CISCO 2851-HSEC/K9 2851 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, Advance IP 
Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


ATEN CS428-BAT-G 4 Consoles(PS/2), 8 Server(PS/2) w/ Audio. Support AT& 
Serial. Cable 2L-170P 





ATEN CS62AZ 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2) with Audio; built-in cable 








CISCO 3745 3700 Series, 4-Slot, Dual FE, Multiservice Router 32Flash / 256DRAM 





CISCO 3825-HSEC/K9 3825 Security Bundle, AIM-VPN/EPII-PLUS, Advance IP 
Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


78 10/2007 E INFOLINUX 


ATEN CS62BZ 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2) with Audio: built-in cable. Audio 
can independent switch 





ATEN CS62UZ 1 Console(USB), 2 PCs(USB) with Audio: built-in cable 





ATEN CS64AZ 1 Console(PS/2), 4 PCs(PS/2) with audio: Built-in Cable 


www.infolinux.web.id 








ATEN CS64UZ 1 Console(USB), 4 PEs(USB) with Audio: built-in cable 





ATEN CS72EC 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2): cable included 





ATEN CS74EC 1 Console (PS/2), 4 PCs (PS/2), cable included 





ATEN CS88AQ9 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2), better VGA; OSD 





ATEN CS9134 1 console (PS/2), 4 server (PS/2), support AT & serial OSD 





ATEN 065918809 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2); support AT&Serial; OSD; Black 





ATEN US221 Manual Switch : 2 PC Share 1 USB 2.0 Device 





ATEN US421 Manual Switch : 4 PC Share 1 USB 2.0 Device 





ATEN VS0404 Video Splitter, Matrix 4-to-4 flexible VGA & Audio Switch. (3B0MH2). 


920X1440@1.8m. Max to 65M 





ATEN VS94A 4 port Video Splitter(250MHz).1920x1440@60Hz. 65m 





BELKIN FIDK102P Omniview 2-Port KVM Switch with Built-In Cabling, PS/2 





D-LINK KVM-121 2-port video, PS/2 keyboard, PS/2 mouse KVM switch, cables 
included 





EDIMAX EK-2PSK 2 Port PS2 KVM Switch, 2 Cable Kit 





EDIMAX EK-PS2C 2 Port PS2 KVM Switch With Building Cable, Plastic 





INTELLINET 156752 Mini KVM Switch 





LEVELONE KVM-0405 4-port KVM Switch PS/2 w/ Cable (Palm Size) 





LINKSYS KVM2KIT ProConnectA® Integrated KVM 2-Port Switch 





LINKSYS PS2KVM4 ProConnect 4-port Compact KVM Switch for 4 CPU 





LINKSYS SVIEWO4 ProConnect 4-Port KVM Switch for 4 CPU's 





LINKSYS SVIEWO8 ProConnect 8-Port KVM Switch for 8 CPU's 





WIRELESS LAN 
2WIRE 802.119 USB Wireless Adapter USB Wireless Adapter, Wireless IEEE 
802.119, 2.4GHz, Data Rate 54Mbps 





3C0M 3CRDAG675B 11a/b/g Wireless PCI Adapter 54 Mbps 





3COM 3CRGPOE10075 OfficeConnect Wireless 108Mbps 11g PoE Access Point 





3C0M 3CRSHPW796 Airconnect 11Mbps Wireless LAN PCMCIA 





SCOM 3CRTRV10075 OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g Travel Router 





SCOM 3CRUSB100/5 OfficeConnect Wireless 11g USB Adapter 54 Mbps 





3C0M 3CRUSB10075 OfficeConnect Wireless 11g USB Wifi 54 Mbps 





SCOM 3CRWE1546G/2 OfficeConnect Wireless 11g PC Card 54 Mbps 





SCOM 3CRWE4546/2 OfficeConnect Wireless 11g Access Point 54 Mbps 





COM 3CRWER100-/5 OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway 54 Mbps 





ALLIED TELESYN AT-WA1104G 802.11B/G Wireless Access Point Router 4 port 
10/100TX Switch and 1 x 10/100TX WAN Port 





ALLIED TELESYN AT-WA3404 11 Mbps SOHO Access Point with 4 10/100TX 





ASUS WL-300G 802.119, 54Mbps Wireless LAN Access Point 





ASUS WL-700GE Broadrange Wireless Router, 802.119, 160BG, 4 port 10/100BaseT 





BELKIN F5D7000uk Wireless Desktop Network Card, 54Mbps, 802.119 





BELKIN F5D7001ak High Speed Mode Wireless G Desktop Network Card, 125mbps 





BELKIN F5D7011ak Wireless Notebook Network Card, 125Mbps, 802119 





BELKIN F5D7050 Wireless USB Network Adapter, 802.119 





BELKIN F5D7051uk 802.119, 125mbps Wireless USB Adapter 





BELKIN F5D7231ak4 Wireless DSL/Cable Router -SOC, 124Mbps, 802.119 





BELKIN F5D8230-4 Wireless Pre N Router 





D-LINK ANT24-0700 2.4GHz Omni-Directional, 7dBi Indoor Antenna 





D-LINK DWL-2100AP/E 108/54Mbps (802119) Wireless LAN Access Point with 1 
Removeable Antenna, 1-port UTP 10/100Mbps, Manual CD + Power Supply + 
UTP Cable Included 





D-LINK DWL-2700AP/E Wireless Outdoor Access Point, 802.119 / 2.4Ghz - 
Complete accesories 





D-LINK DWL-7100AP/E Tri-Mode Dualband 802.11a/b/g (2.4/5GHz) Wireless 
108Mbps Access Point 





D-LINK DWL-AG530 Tri-Mode Dualband 802.11a/b/g (2.4/5GHz) Wireless 
108Mbps PCI Adapter 





D-LINK DWL-G122 Wireless LAN USB Adapter, 54Mbps 





D-LINK DWL-G510 High Speed 2.4GHz (802.11g) Wireless PCI Adapter 





D-LINK DWL-G630 PCMCIA Wireless G 





EDIMAX AR-7064Mg-- MIMO KRIM Wireless ADSL2 4 Ports 





EDIMAX EW-7108PCg Wireless LAN Cardbus 54M, 802.119 





EDIMAX EW-7206APg Wireless Access Point, support WDS 





EDIMAX EW-7206PDg Wireless Access Point 801.11g 54M with PoE interface 








EDIMAX EW-7317LDG Wifi Detector with LCD + USB 2.0 wireless adapter 


www.infolinux.web.id 


INFO HARGA 


EDIMAX EW-7318Ug Wireless USB mini Card 54M, 802.119 
EDIMAX EW-7618Ug MIMO XRTM Wireless USB 2.0 Adapter 


LINKSYS WAG54G Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 54Mbps, 


Indoor 


LINKSYS WAP54GP Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 54Mbps, 


Indoor 


LINKSYS WAP54GPE Wireless IEEE 802119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 54Mbps 
LINKSYS WAPSSAG Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 54Mbps, 


Indoor 


LINKSYS WET54G Wireless IEEE 802.11b, Ethernet Bridge, 2.4GHZ, Data Rate 11Mbps 


LINKSYS WMP54GS Wireless-G PCI Adapter with SpeedBooster 

LINKSYS WPC54GS Wireless-G Notebook PCMCIA Adapter + Speedbooster 
LINKSYS WPS54G Wireless-G Print Server 802.119, 54Mbps 

LINKSYS WRES4G Wireless-G Range Expander 

LINKSYS WRT300N Wireless N Broadband Router, 802 11N 

LINKSYS WRT54G-3G Wireless-G Broadband Router for 3G/UMTS 

LINKSYS WRT54GC Wireless G Broadband + Router 

LINKSYS WRT54GL Wireless-G Broadband Router with Linux 

LINKSYS WRT54GS Wireless G Broadband + Router, Speed Booster 

LINKSYS WRT54Gx Wireless- G Broadband Router with srx 

LINKSYS WUSB54GC Compact Wireless-G USB Adapter, Data Rate 54Mbps 
LINKSYS WUSBF54G Wireless-G USB Network Adapter 

PLANET WAP-4033 Wireless IEEE 802.119, Access Point, 54Mbps w/ bridge, 
Inter Building 

SENAO 3220 EOC Wireless AP Outdoor 

SENAO NL 3054 UB5 Wireless USB Network Adapter 

SENAO SL 2511 BGPlus Wireless Outdoor AP/Router/Bridge, Point-to-Multi Point, 
IP Routing 

SENAO SL 2511 CDPlus Wireless PEMCIA Card 

SENAO SL 2611CB3+ DLX Wireless AP/Bridge Client Bridge, Point-to-Point, 
Point-to-Multi Point, PnP, DHCP Client, Hide SSID, MAC Address filtering - 
Detachable antenna (INC Male Reverse) 

SENAO SL 3054CB3+ DLX Wireless AP/Bridge Client Bridge, Point-to-Point, 
Point-to-Multi Point, PnP, DHCP Client, Hide SSID, MAC Address filtering - 
Detachable antenna (ING Male Reverse) 

SENAO SL2511B62-- Wireless Outdoor AP/Router/Bridge, Point-to-Multi Point, 
IP Routing 

SMARTBRIDGE AirBridge Outdoor sB2110 Wireless IEEE 802.11, Bridge, Include 
PowerShoot 

SMARTBRIDGE AirPort PRO Outdoor sB2510 Wireless IEEE 802.11, Outdoor, 
Include PowerShoot 

SMC 7904WBRA2 Wireless ADSL2/2 + Modem Router, 54Mbps, 4-port Switch, 
SPI Firewall 

SMC WBR14-G Wireless Cable/DSL Broadband Router, 54Mbps, 4-port Switch, 
SPI Firewall 

SURECOM EP9001GP USB Wireless Adapter, Data Rate 108Mbps 

SURECOM EP9321G Wireless PCI Adapter, Data Rate 54Mbps 

SURECOM EP9600GP Wireless Access Point, Data Rate 108Mbps 

TRENDNET TEW-428PI 54Mbps, IEEE802.11g Wireless PCI Adapter 
TRENDNET TEW-424UB 54Mbps 11g Wireless USB Adapter 

TRENDNET TEW-430APB 54Mbps 11g Wireless Access Point with Bridge 
TRENDNET TEW-432BRP 54Mbps 11g Wireless SPI Firewall Router with 4-port 
Switch 

TRENDNET TEW-435BRM 54Mbps Wireless ADSL Modem Firewall Router / 

w 4-port Switch 

TRENDNET TEW-441PC 108Mbps 11g Wireless PC Card 

TRENDNET TEW-443PI 108Mbps 802.11g Wireless PCI Adapter 

TRENDNET TEW-444UB 108Mbps 802.119 Wireless USB Adapter 

TRENDNET TEW-450APB 108Mbps 802.11g Wireless Access Point 

TRENDNET TEW-621PC N-Draft Wireless PC Card 

TRENDNET TEW-628PI N-Draft Wireless PCI Card 

TRENDNET TEW-630APB N-Draft Wireless AP 

TRENDNET TEW-A0080 Outdoor 8 dBi Omni Directional Antenna 

TRENDNET TEW-IA040 Indoor Omni Antenna (4dBi) 

TRENDNET TEW-0A24D Outdoor Directional Antenna (24dBi) 


INFOLINUX = 10/2007 79 


USS 20 
USS 42 
USS 115 
USS 119 
USS 814 
USS 100 
USS 104 
USS 59 
USS 49 
USS 107 
USS 80 
USS 159 
USS 239 
USS 59 
USS 69 
USS 14 
USS 14 
USS 45 
USS 39 
USS 63 
USS 20 
USS ag 
USS 850 
USS 15 
USS 180 





USS 850 
USS 330 
USS 515 
USS 19 
USS 59 
USS 39 
USS 21 
USS 15 
USS 30 
USS 30 
USS 59 
USS 59 
USS 95 
USS 30 
USS 30 
USS 41 
USS 89 
USS 105 
USS 109 
USS 169 
USS 69 
USS 20 
USS 189 


KUIS 










NEXUS 


Get Ready to Co 
www.nexusproducts.com 













Ingin mendapatkan 
hadiah berupa 1 pcs 
Nexus 1 GB SD/ 

Nexus 1 GB micro SD/ 
Nexus 1 GB MMC mobile 
(total 10 pcs)? 

Hans Computer 
menyediakan 10 pcs 
produk di atas untuk 10 
orang pemenang. 

Baca keterangannya di 
bawah ini. 


OUUADAAD AANA TAVVAA 
AVUVUMAAATTOAVYS 140 
TNOUDUVAATAVVUTNATVUS 
AUOU-VUAMOUMAANAYrVA 
TAATATAUMAADTATAVAAA A 
AA VAVKFVUATMAADOTNYPO 
TAS TAYUYYUIMUYUM AYU 
NDNANKVOAAGCAAMAATATU 
TA AAA — AI ADO AK Ge 
O A TM IMAADA—-A-aMm—- UT 
JJ MUY UH UAN TAMA UYAMNYUU 
+A UU UAMAAIMIN PATYA TN 
MAUVAANA VAN VVUTNOIO AM T 
JUAN DU OMA AMATUR 





























ld MAU TA KU | 


Garanya: 


Di antara susunan huruf dalam kotak di atas, tersembunyi aplikasi-aplikasi yang berjalan di Linux. Arah tulisan bisa berupa horizontal, vertikal, 







maupun diagonal, dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 


Termasuk grup apakah aplikasi-aplikasi yang tersembunyi di atas? 
a. Teks Editor 












b. Virtualisasi c. Partisi Harddisk 





Kirimkan jawaban Anda melalui SMS (Short Message Service) dengan format: LINUX<spasi>10<spasi>[Jawaban A/B/C]<spasi>Nama 


Contohnya: LINUX 10 A Budi Santosa D Hs CBP TELKOMSEL FLX! 


WW 
Kirim jawaban tersebut melalui SMS ke 7669 (tarif Rp2000++/SMS berlaku untuk semua operator). stay one PEN Besa 
Atau melalui kartu pos, yang dilengkapi kupon kuis yang terdapat di halaman ini, ke Kuis InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430. 


SMS atau Kartu Pos diterima paling lambat 1 November 2007. Daftar pemenang akan kami umumkan pada InfoLINUX No. 12/2007. 


Para pemenang harap menghubungi Sekretariat Redaksi /nfoL/NUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e-mail ke evawani. putri@infolinux. 





co.id untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah dinyatakan hangus). Setelah 
verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi /nfoL/NUX setiap hari/jam kerja, Senin- 
Jumat, 8.30-15.30 WIB, dengan menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim via pos 
(ongkos ditanggung pemenang). InfoLINUX tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 


80 10/2007 W INFOLINUX www.infolinux.web.id 


82 10/2007 


LINUX 


InfoLINUX 11/2007 
Terbit 


1 November 2007 


EDISI MENDATANG 


Certificate 





Linux 
Professional 
Institute 





A NOVELL BUSINESS 








Beragam 











Aplikasi dengan Dukungan Plugin 


Berbagai aplikasi melengkapi dirinya dengan dukungan 
plugin. Plugin dapat di-load ketika dibutuhkan dan di-unload 
ketika selesai digunakan. Developer lain pun bisa memba- 


ngun plugin untuk aplikasi kita. 








Welcome peni | mac: | Patang | adem | Lan... ÓÈ fA 
xXx A great new way to share ideas 


| [Vew cat | Attachments (1) | Into | drome soace [badanne ih Add Mama (ip As nanam 





























PHP dengan XML 


Saat ini, format XML banyak digunakan sebagian besar 
aplikasi untuk menyimpan suatu informasi. Karena sudah 
mendukung format XML, kita akan membuat suatu aplikasi 


berbasis PHP yang diintegrasikan dengan XML. 









15 
ala BIA) a 


NA eNO SE 


RBexw/ MPEP tA, Oy 
Pabean IN Peni PEPE -xin BERNI sea = 





ETA oie] 


e 





FA MA 

















pF = Backarouns 
x @u = [aja al iro ime Mam 


, 2 as 
ET SS 
ES 














Otomatis Menulis ke Media 
Ingin melakukan tindakan tertentu begitu floppy, CDROM, 


atau USB flash disk dimasukkan? Otomatis meng-copy file? 


Otomatis melakukan pemformatan? 





Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


INFOLINUX 








Retouch Foto Digital dengan GIMP 


GIMP sudah mencukupi untuk kebutuhan editing atau re- 
touch foto. Simak beberapa tip retouch foto digital menggu- 
nakan GIMP yang akan ditampilkan pada edisi depan. 


www.infolinux.web.id 


